Pria Bertopeng 


Ini berawal pada saat malam sejak Aku lari secepat mungkin 
dari tempat itu dengan memakai baju seragam berwarna 
biru dan tulisan 113 di baju bagian dada kanan , aku 
tersesat di antara rumput rumput yg panjang hingga 
jalanan tak terlihat. 


Aku hanya berpikir bahwa diriku akan selamat dari tempat 
bernama LAB yang menurutku menyedihkan ini, nafas ku 
ingin habis tetapi aku tetap berlari. 


Tiba tiba diatas langit muncul sebuah benda menyerupai 
meteor yg meluncur didepanku. 


Aku tak dapat melihat ke depan karena rumput rumput 
tinggi yang mengelilingiku ini dan karena gelapnya malam. 


*wuzzzzssshh* 


rumput yang menghalangi pandangan ku pun terbakar 
habis sampai merata ,tetapi aku masih tetap hidup dan utuh 


Tak disangka, dapat kulihat meteor itu berubah menjadi 
seseorang dengan tubuh yang dikelilingi api dan dapat 
mengendalikan api di tubuhnya sesuka hati, dia lah yg 
membakar semua rumput panjang yang tadi mengelilingi 
diriku. 


Dia adalah salah satu hasil eksperimen yang sukses dari LAB 
yang menjadi tempat yang sudah aku tinggakan dengan 
cara melarikan diri, sekarang manusia api itu dapat melihat 
ku dengan jelas, karena rumput rumput disekelilingku telah 
dibakar habis olehnya. 


"kembalilah, jangan membuat ku memaksa" 
Manusia api itu berucap dingin dihadapan ku. 


Aku ketakutan tak dapat berbicara apapun, keringat ku tak 
berhenti mengalir 


"hey apa kau dengar? , Hadeh, aku tak punya banyak waktu 
untuk ini" manusia api berucap sambil berjalan kearah ku. 


"Haha sudah lah ,aku tak akan pernah kembali ke LAB sial 
itu!!!" teriaku dengan semangat, bisa aku jelaskan bahwa 
diLAB tersebut aku dipanggil dengan nama 113. 


"kau membuat ku tak punya pilihan" sang manusia api 
geram dan merubah dirinya menjadi api. 


*wuszhhh* 


Tiba tiba cahaya biru datang dengan cepat kearahku yang 
menjadi bahan eksperimen no 113, ternyata dia adalah 
manusia setengah phoenix biru yang memakai topeng dan 
membawa ku terbang. 


“sialan kau blue phoenix, mau kau bawa kemana dia 
sialann!" Manusia api berteriak menghadap blue phoenix 
yang sedang terbang membawa ku. 


Selama perjalanan lelaki bertopeng setengah phoenix itu 
menggendong ku sambil terbang. 


"oh ternyata kau blue phoenix, terima kasih telah menolong 
ku, tapi kenapa kita menuju tempat LAB itu kumohon 
jangan lagi" aku yang bernomor 113 memohon kepadanya 
untuk tidak membawa ku keLAB itu lagi. 


Akhirnya lelaki bertopeng itu menurunkan ku di belakang 
LAB dekat hutan sehingga tak terlihat mencolok di hadapan 


gedung LAB 


"kau tunggulah disini , aku akan kembali" ucap pria 
bertopeng sambil memegang pundakku. 


Pria bertopeng berubah lagi menjadi phoenix lalu terbang 
dengan cepat kembali menuju LAB 


"hey tungguu...aku harus bagaimana? apa aku harus 
menunggu nya, ,kurasa tak ada pilihan lain” aku 
bermonolog bingung lalu memutuskan untuk menunggunya 
dengan perasaan kecewa. 


Author pov. 
“Di LAB“ 


Suasana LAB sangat hancur dan rusuh karena pertahan LAB 
berhasil di retas dan di bobol oleh seseorang yang telah 
meretasnya siapa lagi kalau bukan pria bertopeng tersebut, 
para manusia bahan percobaan berlarian dengan seragam 
yg sama tetapi nomor yg berbeda di dada kanan baju 
mereka , mereka berlarian karena mereka semua ingin 
bebas dari LAB busuk tersebut. 


"Heii kembali lah ketempat kalian!! atau akan ku setrum 
sampai jantung kalian meledak" petugas LAB berlarian 
kesana kemari sanbil membawa alat setrum untuk membuat 
manusia manusia percobaan kembali keruang mereka 
masing masing. 


Mendengar beberapa petugas mengancam dan menahan 
para manusia percobaan , bagian dalam LAB akhirnya 
teratasi dan mereka kembali ke tempat masing masing 
tempat ini lebih pantas disbut sebagai penjara dari pada 
LAB. 


Tetapi di bagian luar LAB masih banyak kerusuhan karena 
masih banyak yang ingin segera keluar dari LAB tersebut. 


Fyi: para manusia percobaan ini tak mempunyai nama 
melainkan hanya nomor yg ada dibajunya masing masing 


“Di Depan Gerbang LAB“ 


"hei cepatlah kalian lakukan sesuatu, kita sudah sejauh ini 
jangan sampai tertangkap petugas lagi" ucap seseorang 
dengan nomor 223 didadanya dengan panik. 


"aku hasil yang gagal aku tak dapat melakukan apapun" 
112 berkata dengan nada menyesal. 


"aku dengar orang dengan no 45 adalah hasil yg 
berhasil"dengan semangat no 432 menunjuk kearah no 45. 


"hei 45 cepatlah lakukan kemampuan mu kita harus pergi 
dari sini, jangan badan aja yang besar" 233 memegang 
kedua lengan no 45 mengharapkan suatu hal terjadi. 


"baiklah semuanya mundur aku akan segera 
menghancurkan tembok ini dan kita akan pergi dari 
sini"dengan semangatnya yang membara no 45 mulai 
mempersiapkan diri untuk menghancurkan tembok 
tersebut. 


“duarrrs 
Suara pistol petugas terdengar dari belakang 


"cepatlah no 45!! Petugas sudh di belakang siap menangkap 
kita kalo kelamaan" 432 memanggil sambil menunjuk 
kearah belakang. 


Fyi: no 45 adalah manusia yang sangat kuat karena hasil 
eksperimen yang sukses dibuat oleh profesor 


"hiyahhhh!!"45 memukul tembok dengan tangan kosong, 
Pukulannya sangat dahsyat sehingga membuat gerbang 
hancur berkeping keping. 


"cepatlah kearah sini!!" No 45 menunjuk kearah gerbang 
yang sudah ia hancurkan. 


"tidakkkk!!" 223 berteriak saatdirinya ditangkap oleh 
petugas 


"pergilah 45 jgn melihat kebelakang!!"432 ditangkap oleh 
petugas 


Para manusia percobaan yang lainnya sudah mulai 
tertangkap, hanya no 45 yang sudah diluar gerbang 


“siallllll kita sudah sejauh iniii, aku tak akan pergi tanpa 
kaliannnn" no 45 bergumam sambil berlinang air mata 


"Yangann bodohh,keluar sana demi kebebasan „jgn pikirkan 
aku" 102 meminta 45 untuk pergi tanpa mereka, matanya 
berlinang air mata dengan tangan yang sudah di kunci. 


45 ingin segera masuk ke LAB itu lagi demi teman 
temannya, 
Tetapi Blue phoenix dengan cepat menggendongnya 
terbang. 


"tidakkk temanku masih disanaaaa , tidak tidak 
tidak,lepaskann lebih baik aku matii" 45 meronta ronta 
minta dilepaskan. 


Blue phoenix alias pria bertopeng itu pergi membawa no 45, 
dan mereka akhirnya sampai ke tempat persembunyian no 


113 untuk menjemputnya ,namun sial sekali 113 sudah mati 
, di persembunyian no 113 manusia api itu telah menunggu 


"akhirnya tiba kau topeng sialan" dengan tatapan sinis nya 
manusia api bergumam. 


Tanpa basa basi blue phoenix segera pergi dari sana dan 
kabur sambil membawa no 45 


"sialann mau kemana lagi kauu" manusia api menggeram 
marah. 


Manusia api segera mengejar terbang blue phoenix 
bermaksud untuk mengambil no 45. 


Tiba tiba ada pesan di headset kecil yang terdapat dikuping 
manusia api yang sudah terpasang sebelumnnya, 


“pesan headset” 


"hei kau , segeralah kembali keadaan di LAB sangat kacau" 
sang profesor berucap marah 


"tapi aku sedang mengejar blue phoenix dia membawa no 
45" manusia api mengelak. 


"angan membantah atau kubunuh kau"dengan penuh 
amarah profesor mengancam. 


“pesan headset berakhir 


"keras kepala sekali pak tua ini" monolog manusia api entah 
pada siapa. 


Akhirnya manusia api berhenti mengejar blue phoenix dan 
no 45, beruntung lah blue phoenix dan no 45 , lalu 
kemanakah mereka berdua? 


Baca kelanjutannya di bagian 2 


Tak sesuai harapan 


Pagi mulai tiba ,Blue phoenix dan no 45 akhirnya sudah tiba 
di daerah tujuannya, melihat pemandangannya dari atas ,no 
45 sangat sedih dan menyesal ,kotanya sangat hancur tak 
ada manusia satupun yg tersisa di kota tersebut semua 
hancur seperti kena ledakan yang sangat dahsyat 


45 : heyy ada apa inii kenapa sangat hancur, ini sangat 
tidak sesuai dengan yang aku harapkann ,lalu kemana yg 
lainnya yg biasa kau selamat kan dari LAB itu?*paniknya 45 
berkata* 


Blue phoenix tetap terdiam dan tak tahu ekspresinya karena 
memakai topeng, akhirnya tibalah tujuan dari blue phoenix 


45 : hey mau bawa kemana aku??!! lepaskan 
aku!*memberontak 45* 


Blue phoenix menggendong 45,sambil menahan no 45 yang 
memberontak dari tadi, akhirnya tiba sebuah pintu yang 
sangat besar , terdengar suara tangisan dan jeritan dari luar 
, n045 jadi takut dan kaget ,dibuka lah pintunya oleh blue 
phoenix 


Dan tak disangka suara teriakan dan tangis adalah suara 
para manusia percobaan yang sebelumnya pernah di 
selamatkan oleh blue phoenix 


Mereka ada banyak sekali dengan muka yang pasrah,sedih, 
kelaparan,dan rasa sesal 


45: hey ada apa ini kenapa semuanya kurus lalu ada yg 
menangis , ada apa ini*no 45 bingung dan merasa kasihan* 


No 45 dilempar oleh pria bertopeng ke kerumunan para 
manusia percobaan yang dikumpulkan oleh pria bertopeng 


No 45 dipegangi seluruh badannya oleh kerumunan para 
manusia percobaan yang telah di keluarkan ,mereka ingin 
memakan tubuh no 45 karena saking laparnya karena pria 
bertopeng tak pernah memberi makan sampe 1 bulan lebih 
dan hanya di kurung dan tak di urus 


Pria bertopeng: hentikan kalian semua, jangan sampai 
membuat ku marah*ucapnya dingin* 


Akhirnya mereka tak jadi memakan no 45 dan tanpa diduga 
no 45 loncat dengan kekuatannya dari profesor untuk 
membunuh sang phoenix biru atau pria bertopeng 


Namun usahanya sia sia dan Nomor 45 dicekik,pria 
bertopeng hanya menatapnya tak berkata apapun lalu di 
lempar lagi lah no 45 ke kerumunan para manusia 
percobaan itu 


45: tak kusangka kukira kau adalah orang baik yang 
menyelamatkan para teman teman ku ternyata kau hanya 
menyiksanya, sialll kau akan mendapatkan balasannya 
keparat “sambil memegang lehernya yang telah di cekik* 


Pria bertopeng akhirnya pergi dan menutup pintu besar itu 
lagi,lalu ia berkeliling kota yang hanya tinggal puing puing , 
ia melihat ada gedung supermarket yg masih dapat 
digunakan walaupun sudah agak bobrok, ia mengambil dan 
mengumpulkan makanan yang masih dapat dimakan 


Pria bertopeng memakan semuanya untuk dia sendiri tanpa 
menyisakan untuk para manusia percobaan 


“Di kantor LAB“ 


Profesor: dasar bodoh ! Kenapa kau harus membunuh no 
113 ,mereka adalah mahluk yg kusayang, aku merawatnya 
dan memodifikasi nya , kau malah seenaknya 
membunuhnya"marah sambil menggoyankan pundak 
manusia api* 


Manusia api : dia bilang bunuh saja aku daripada hidup 
tersiksa dengan mu, dia tak tahu aja si pria bertopeng 
bahkan lebih kejam menyiksa orang seperti mereka ,maka 
kuturuti saja perintah dia *melepaskan pegangan pundak 
manusia api dari profesor* 


Profesor : dia hanya putus asa dan tak tahu lagi apa 
tujuannya , anak-anak ku(manusia percobaan) harus segera 
tahu fakta dari si phoenix biru itu,kalau tidak mereka hanya 
tertipu daya oleh phoenix sialan itu, apa semua anak anak 
ku yang bersama phoenix baik baik saja ya,huh aku jadi 
khawatir nih*bulak balik memikirkannya* 


Tiba tiba sebuah pintu otomatis terbuka,ternyata ada yang 
datang ,yaitu presiden dari kota yang sudah hancur 
itu (lokasi markas phoenix dan para manusia percobaan)dan 
2 pengawalnya 


Presiden : kau baru khawatir sekarang? Selama ini apa yang 
kau pikirkan profesor , kota ku hancur dan entah mengapa 
ini bisa terjadi , Kau har- 


Profesor : iya iya aku tahu *profesor langsung memotong 
pembicaraan presiden“ 


Profesor : kau ingat? ,aku telah berjanji pada murmenunjuk 
bu presiden“ 


Presiden : apa ?, aku tak tahu apapun, 
“bertanya kepada pengawalnyaf apakah ada yg kalian tau? 


Pengawal presiden : maaf, saya tak tahu 


Profesor: “dalam hati*" tak kusangka ternyata berhasil", 
ekhemm baiklah aku akan mengingatkan kembali bu 
presiden 


Presiden : baiklah apa?tdengan ekspresi wajah bingung“ 


Profesor : ini tentang evolusi kota dan masyarakat, kau 
setuju dengan hal ini kan?,jelas karena kau sudah mentanda 
tangani suratnya“menunjukan surat atas persetujuan“ 


Presiden : hah? Aku lupa 


Profesor : dari persetujuan ini kita membuat kota ini menjadi 
terkuat di banding siapapun, dibidang ekonomi , militer dan 
lainnya, aku mengumpulkan para masyarakat kota di LAB ini 
bertujuan untuk membuat para masyarakat menjadi kuat 
dan sejahtera damai'menjelaskan nya dengan pergerakan 
tangan“ 


Presiden : tapi banyak yang gagal kau- 


Profesor:#"memotong pembicaraans ssstt dengarkan! , kali ini 
tak akan ada kesalahan, kau lihatlah para anak anak ku dari 
no 500 sampai 1000 merekaa 100% berhasill dengan 
kekuatanya masing masing „jika saja kita mengumpulkan 
yang gagal dan aku akan segera memperbaiki mereka, dan 
kota yang hancur ini dapat kita bangun kembali dengan 
cepat dan kota akan menjadi kuat dibidang apapun ,kau 
akan menjadi presiden yg terkenal akan kota, pulau ,dan 
masyarakatnya di dunia ini, setuju??tmenyodorkan 
tangannya untuk bersalaman” 


Presiden : hmm kedengarannya sangat pasti“sambil 
membayangkan , dan bersalaman dengan profesor" 


Profesor : tetapi saat ini ada yang menghalangi kesuksesan 
kita ini, pria bertopeng sialan itu, dia menyiksa dan sangatt 
kejam terhadap anak anak ku,dia memberi harapan yang 
sangat manis,tetapi tujuannya ialah menyiksanya sampai 
matiii,bisakah kau membantu mengurus hal ini*sambil 
memegang kepala profesor memikirkannya* 


Presiden : katakan saja berapa biayanya*sinisnya presiden 
menjawab" 


Profesor : kau ternyata orang yg mudah peka ya hehe 


Apa rencana mereka untuk menyelamatkan para manusia 
percobaan yang dikumpulkan pria bertopeng? 


Baca kelanjutanya di bagian 3 


Fakta Yang Mengecewakan 
*Di dalam LAB* 


“teeeeeettttttt#suara — alarm berbunyi yang sudah 
mempunyai maksud ,yaitu para manusia percobaan untuk 
berkumpul di aula LAB ,dan jika ada yang membantah para 
petugas lah yang memaksanya hingga mati 


Segera para manusia percobaan berkumpul dan berbaris 
rapih dengan nomor yang tak urut lagi,karena ada beberapa 
yang sudah di bawa oleh pria bertopeng 


Profesor datang , ketempat yang lebih tinggi diantara para 
manusia percobaan dan mulai untuk pidato 


Profesor: wahai anak anak ku apakah kalian merindukan ku? 
akulah yang merawat kalian dengan penuh kasih sayang 


Salah satu manusia percobaan menyaut atau nomor 
322:kau akan mati mengenaskan dasar tua bangka, pria 
bertopeng akan segera menyelamatkan ku,dan kau akan 
membusuk disini “dengan nada protes dan marah“ 


Profesor tetap teguh dan sabar mendengar no 332 ,karena 
profesor memandang para manusia percobaan hanyalah 
manusia bodoh yang kebingungan 


Profesor: tidak kah kau sadari anak anak ku? Kalian berbaris 
dengan saudara kalian yang tidak lengkap,lantas 
dimanakah wmerekaa?disurga?di pantai?di kota? Biar 
kuperjelas ,saudara kalian yang telah dibawa pria bertopeng 
TIDAK BAHAGIA!! mereka disiksa, pria bertopeng bukanlah 
manusia dia hanyalah manusia burung bodoh pemakan 
bangkai manusia,dia ingin membuat kalian mati perlahan , 


sehingga kalian membusuk dan dimakan olehnya ,yang 
kukatakan ini bukanlah bualan, aku dapat membuktikannya 


*profesor memencet sebuah tombol yang memunculkan 
hologram“ 

Di hologram tersebut memunculkan banyak foto para 
manusia percobaan yang sekarat,dan putus asa 


Profesor: lihatlah dengan jelas, mereka adalah anak anak ku 
yang telah berharap kepada pria bertopeng sialan itu,dia 
bukanlah manusia baik yang dapat menyelamatkan 
kalian,aku lah yang memanjakan kalian walaupun aku suka 
dipersalahkan aku tetap memaafkan kalian,sekarang ubah 
lah pikiran kalian terhadap pria bertopeng itu, tenang saja 
aku akan menyelamatkan para bahan itu 


“para manusia percobaan menatap sinis dan kesal terhadap 
profesor 


Profesor : eh maksudku saudara-saudara kalian yang telah 
dijebak oleh iblis itu!! 


Keadaan aula LAB menjadi bising karena perbincangan dari 
para manusia percobaan 


112: lalu bagaimanakah no 45 ?apakah dia selamat atau 
mati ya? 


436: kuharap ini palsu, lalu bagaimana profesor dap- 


Tiba tiba salah satu manusia percobaan tunjuk tangan , dia 
bernomor 11 


11: bagaimana kau mendapatkan foto palsu itu,jika kau 
memang benar benar memfotonya dan melihat saudara 
saudara kami, LALU MENGAPA KAU MASIH 
HIDUP?!!! bukannya menolongnya malah di foto jelas kalau 


itu adalah palsu ,yang kutahu kau hanyalah profesor gagal 
yang sembarangan memodifikasi tubuh seseorang ,yang 
sebenarnya menyiksa adalah kau! , oleh karena itu aku lebih 
memilih mati di dunia luar dibanding tangan mu yang hina 
itu 


Para manusia percobaan mulai memberontak dan 
menyetujui kata kata dari no 11, para petugas sudah 
bersiap di pinggir aula LAB untuk menenangkan keadaan ini 


Profesor : “dalam hati“sayang sekali anak anak ku ini , 
mereka benar benar telah tertipu daya oleh sang topeng 
“sambil menutup mata dan menghembuskan nafas“ 


Akhirnya profesor berhenti berpidato dan kembali ke kantor 
LAB tanpa mengucap apapun ke para manusia percobaan 


Keadaan aula yang tadinya berbaris dengan rapih jadi bubar 
berantakan, akhirnya para petugas mendorong dan 
memaksa para manusia percobaan kembali ke tempatnya 
masing masing 


“Di Kantor LABx 


Manusia api: mengapa kau tak membuat otak mereka jadi 
pintar, tak kusangka para manusia percobaan itu sangatlah 
bodoh 


Profesor: diamlah, mereka itu sudah tak punya 
harapan,harapan dia hanya kepada topeng itu 


Presiden: lalu bagaimana ini ?aku tak membayar untuk hal 
ini 


Profesor: kau bisa lihat disanarmenunjuk sebuah robot“ dia 
adalah cyborg robot manusia yang sangat cepat tangguh 
dan pintar aku membuatnya hanya semalaman ini ,tapi ku 


yakin tak akan ada kegagalan aku telah belajar dari 
pengalaman ku 


Presiden : lalu untuk apa?! 
Profesor : tentu saja untuk membunuh si topeng itu 


Manusia api : cihh apa kau tak dapat mempercayai ku?? , 
kau malah mempercayakannya kepada robot itu?? 


Profesor : dengar kan aku ,kau dan cyborg itu lah yang akan 
membunuh pria bertopeng ,bodoh , aku ini bukannya 
meremehkan mu tapi membantu mu, aku membuat mu 
partner agar masalah ini dapat selesai dengan cepat 


Manusia api : baiklah baiklah, lalu apa langkah 
selanjutnya?! 


Profesor : baiklah dengar kan! 


Presiden: sebentar ,aku mau bertanya, darimana kah foto 
foto dari hologram itu, terlihat sangat kasihan sekali ku 
melihatnya 


Profesor: foto foto itu berasal dari hardware pengedit foto 
baru ku 


Presiden : jadi foto itu palsu? 


Profesor : tentu saja hanya itu yang dapat ku buktikan 
kepada anak anak ku, jika aku disana dan memotonya 
sudah pasti si pria bertopeng memenggal kepala ku 


Presiden : baiklah tapi apakah memang manusia percobaan 
itu lelaki semua? 


Profesor : “profesor diam dan mengeluarkan ekspresi yang 
aneh memandang tajam bu presiden” 


xdi dalam LABX 


433: apa kau percaya dengan hal ini? Kurasa memang 
rencana tua bangka itu berjalan mulus 


196: aku merasa lebih baik aku tinggal disini saja, kurasa 
benar pria bertopeng itu hanyalah psikopat yang mengincar 
kita 


233: hahaha jangan sampai ke terkena tipu daya tua 
bangka itu 


196 : tidak, kau harus lihat foto itu lagi tadi pria bertopeng 
itu membiarkan mereka kelaparan seperti psikopat yang 
hobinya memakan bangkai manusia 


353 : mau dibunuh atau tidak sama pria bertopeng itu, 
tujuan ku hanya satu, ingin merasakan dunia luar walaupun 
hanya sebentar dan disiksa oleh kelaparan 


196 : tapi kan di foto tadi ada foto keadaan kota , sudah 
hancur lebur tak dapat diharapkan lagi 


353: ya walaupun itu kenyataannya, aku hanya tak ingin 
mati di tempat ini,*sambil memegang pundak nomor 196* 


196: hmm aku bingung > « 
Petugas LAB: ini makanan kalian,dan jangan mengeluh 
196: masih untung kita disini dapet makan 


233:4langsung menyaut no 1964 tapi tak dapat 
kebebasan!,ini bukanlah rumah, ini penjara 


11 : oi kalian, mau kah kau aku beritakan berita gembira * 
dengan ekspresi puas dan tersenyum" 


233,196, 353 : “bingung dan memerhatikan si nomor 11* 
233 :*menyaut nomor 11* apa maksud mu? 
11 : lihat ,*menunjuk pisau laser kecil* 


233 : hei kau yg benar saja dari mana kau mendapa- "mulut 
nya langsung di tutup oleh nomor 11“ 


11 : 'membisik nomor 233 dan tertawa kecil“ , bagaimana? 
,mau ikut ? 


“Di kota* 


Pria bertopeng membuka pintu besar itu lagi , dan masih 
penuh dengan orang kelaparan yang memohon di 
kembalikan lagi ke LAB 


Pria bertopeng berjalan maju terus di antara kerumunan 
para manusia percobaan yang tersiksa akan kelaparan, 
mereka mencoba untuk membunuh dan menyerang sang 
pria bertopeng dengan serangan langsung tapi tak 
mempan, yang ada hanya menembus badannya seperti tak 
mengenai apapun, itu semua karena kekuatan burung api 
biru ini,jadi tak sembarangan dapat diserang, hanya 
keadaan tertentu 


Pria bertopeng berjalan terus melewati para manusia 
percobaan yang kelaparan, tujuan pria bertopeng ada di 
sudut ruangan dari para manusia percobaan yang 
dikumpulkan 


Yaitu disana ada perempuan sedang duduk pasrah disudut 
ruangan yang memakai baju seragam manusia percobaan , 
dan tertulis no 1 di baju nya,dibagian dada kanan 


Fyi : semua para manusia percobaan yang di LAB itu 
sebenarnya lelaki semua tetapi di ruangan pria bertopeng 
hanya ada 1 yang perempuan dan ber nomor 1 di bajunya 


Pria bertopeng menghampirinya dan jongkok didepannya 


Pria bertopeng : *menyentuh lembut pipinya no 1 tanpa 
mengucap apapun* 


Fyi: no 1 satu satunya wanita diantara manusia percobaan, 
dan dia bisu 


No 1(wanita) :*hanya menggerakkan mulut seperti ingin 
berbicara* 


Pria bertopeng langsung berdiri lagi dan sepertinya 
mengerti apa maksudnya dari no 1, pria bertopeng segera 
pergi meninggalkan semua para manusia percobaan seperti 
biasa 


Lalu kemanakah pria bertopeng pergi? 


Baca kelanjutannya di bagian 4 


Rencana Bodoh 
*Di LAB* 


Profesor: baiklah semua nya ,menuju lokasi, kita akan 
jadikan rencana ini rencana penyelamatan 


Manusia api : Hey apa kau yakin dengan rencana ini ,semua 
petugas ikut Iho 


Profesor : aku yang akan bertanggung jawab, kalau si 
topeng itu kita kepung dia tak akan bisa berbuat apa apa, 
jika saja dia terbang biarkanlah,yang penting kita akan 
menyelamatkan para anak anak ku itu 


Manusia api: lalu bagaimana dengan mu? 


Profesor : aku akan menjaga LAB ini sendirian , serahkan 
semuannya pada ku 


Presiden: apa maksud mu sendirian?! *menjawab profesor* 


Profesor : kau akan ikut bersama manusia api dan yang 
lainnya 


Presiden : hey tujuan manusia api,para petugas dan cyborg 
itu memperangi si topeng itu kan? Mana mungkin aku ikut 
untuk perperangan ini 


Profesor : baiklah terserah 


Manusia api : *dalam hati* memang pengecut sekali mereka 
ini ,sial sekali aku ,jika saja aku lepas dari kutukan ini ,tak 
akan pernah kuturuti tua bangka ini 


Fyi: manusia api adalah tubuh manusia yang sudah di 
modifikasi oleh profesor seperti manusia percobaan yang 
lainnya, tetapi dia hasil yang berhasil , dan jika ada yang 
berhasil maka tubuhnya dipasang kan sebuah bom kecil 
yang sudah ditanam , untuk menjadi ancaman sang profesor 
untuk menuruti perintahnya 


Manusia api: sekarang bagaimana kita tahu lokasi kumpulan 
anak anak mu yang ditangkap itu? 


Profesor : kudengar no 45 berhasil diculik oleh si topeng, 
asal kau tahu no 45 itu hasil yang berhasil dan aku pun 
sudah memasang bom kecil ditubuhnya yang dapat dilacak 
lokasinya 


Manusia api : pantas saja kau memberhentikan ku saat 
mengejarnya 


Profesor : ya tentu , untuk mendapatkan lokasi yang si 
topeng itu, baiklah siapkan semuanya jangan membuat ini 
kelamaan 


*di Sel Koridor 1* 

FYI( setiap sel ruangan manusia percobaan memiliki petugas 
koridor, setiap koridor/ruangan berisi 250 orang manusia 
percobaan dan jumlah keseluruhan koridor di LAB berjumlah 
3 koridor , dan pemimpin para koridor LAB hanya 1 
komandan petugas LAB) 


196 : Oi nomor 11 bagaimana bisa kau memiliki benda itu? 
“berbicara pelan dan berbisik agar tidak didengar petugas 
LAB 


11 : huh mau tau aja sih kamu , jadi alat ini ku curi disaat 
kerusuhan terjadi saat gerbang LAB jebol semalam,dan ada 
petugas yang lengah ,lalu ku curi pisau laser kecil ini 


196 : lalu bagaimana kau dapat menyembunyikannya , kita 
ini selalu terawasi loh 


11: ku simpan di belahan pantat hahaha 


196 : hahhh?! , eiiwww aku tidak akan pernah menyentuh 
alat itu sama sekali hiihhh 


11 : hahaha “bercanda menyodorkan pisau laser ke nomor 
1964 terima ini terima ini hiii, pegang dan cium lah pisau 
penuh berkah ini hahaha, 

196 : arghhh jijikk ,pergi kauu !! 


Petugas LAB koridor 1 : #'menggedor besi penjara" oi oi oi 
sedang berisik berisik ngapain sih kalian ?!! 


Nomor 11 kaget dan langsung segera menyembunyikan alat 
nya 


No 11 : ehhh anu aku hanya memeperkan upil ku saja ke dia 
pak “menunjuk nomor 196“ 


196 : “ekspresi kaget* hahh? 

Petugas LAB koridor 1 : cihh dasar mahluk menjijikan 
*niiit niiitt niiitt* 

Suara panggilan dari headset kecil petugas LAB 


komandan petugas LAB : petugas koridor 1 ?! „disini 
komandan, ganti*psssttt* 


Petugas LAB koridor 1 : iya pak disini koridor nomor 1 „siap 
melapor pak 


Komandan petugas LAB : semua petugas diperintahkan 
untuk pergi menjalankan tugas dari profesor ‚semuanya 


tanpa terkecuali , semua petugas LAB berkumpul sekarang 
di lapangan bersiap menjalankan tugas dari profesor 


Petugas LAB koridor 1 : siap pak ! 
“nilittttr suara pesan di headset berakhir“ 


Petugas LAB koridor 1 : ada apa ini ya sampe sampe semua 
petugas ikut “bergumam sendiri sambil berjalan pergi 
meninggalkan sel koridor 1“ 


11 : akhirnya pergi juga dia 


233 : oiii "memegang pundak nomor 11 sampe terdorong 
dan tersenders 
katakan yg sebenernya dari mana kau dapatkan alat itu ! 


11 : aku mengatakan yang sebenernya !, kau lah yg tidak 
percaya dengan perkataan ku! 


233 : lalu bagaimana kau bisa menyimpan benda itu di 
belahan pantat mu,apakah memang kau ingin membelah 
pantat? 


11 : huhh,biar kujelaskan pisau ini sebenernya laser cahaya 
yang padat dan tajam,disini ada tombol on dan off 
nyafsambil memeragakan alat pisau tersebuts jika ku tekan 
tombol off maka cahaya pisau ini hilang dan hanya 
genggamannya saja,lalu tentu saja saat aku 
menyembunyikan nya aku menekan tombol off 


233 : “melepas genggaman pundak nomor 11* lalu untuk 
apa petugas LAB menyimpan benda kecil seperti itu 


11 :heheh ini benda bukan sekedar pisau loh, sudahlah 
lupakan 


11 : mengenai benda ini,apa kalian memikirkan apa yang 
aku fikirkan hehehe.. 


Semua manusia percobaan dikoridor 1 melihat nomor 11 
dengan serius 


Akhirnya rencana profesor membunuh pria bertopeng dan 
menyelamatkan para manusia bertopeng dijalankan, 


Rencana sang profesor ialah menyiapkan pesawat untuk 
para petugas menyelamatkan para manusia percobaan dari 
genggaman pria bertopeng , lalu manusia api dan cyborg 
terbang dan hanya bertugas membunuh blue phoenix atau 
pria bertopeng 


Disaat perjalanan mereka kehilangan radar lokasi bom yang 
ada di diri no 45, 


“Manusia api sambil terbang menghubungi profesor dengan 
alat komunikasi“ 


Manusia api : hei gmana ini aku kehilangan radar lokasinya, 
beri tahu langkah selanjutnya 


Profesor : iya aku tahu, tetapi aku masih ingat lokasi 
radarnya sebelum menghilang, ikuti arahan di peta yg 
kuberikan, hei kau manusia api , kau hanya tinggal 
mengikuti pesawat para petugas karena sudah kuberi 
koordinasinya 


Manusia api : baiklah 


Tak lama kemudian sampai lah mereka ketempat yang benar 
atau tempat para manusia percobaan,dan mereka melihat 
pintu besar itu(seperti yang no 45 lihat pertama kali datang) 


Dibuka lah pintu nya namun ya tidak ada orang sama sekali 
disana 


Manusia api : APA APAAN INII!!! PROFESOR MENIPU KU ATAU 
BAGAIMANAA INI, AKU LELAH DIPERMAINKAN 


Salah satu petugas LAB menyaut 


Petugas : sabar lah, kurasa si topeng itu sudah mempunyai 
rencana lain 


Manusia api hanya melihat petugas LAB itu tanpa 
mengatakan apapun 


Manusia Api segera menghubungi profesor lagi dengan alat 
Komunikasi yang sudah dipasang dikupingnya 


*niiiittt* 
Manusia api: ada apa ini tak tersambung, rusak kah? 


Cyborg : *dengan suara robot nya yang canggih* sinyal tak 
dapat ditemukan,sinyal tak dapat ditemukan 


Cyborg mengucap beberapa kali seperti robot yang hanya 
diperintah kan 


Manusia api : hadeh, iya iya,diamlah 

Cyborg langsung melihat manusia api dan terdiam 
Manusia api : bagaimana ini, lalu dimanaa mereka?! 
*di suatu tempat tak di ketahui dan gelap* 


*Pria bertopeng membunuh no 45* 


Manusia percobaan : bajingan ternyata kau hanya psikopat, 
kau akhirnya menunjukan kedok mu yah sialann 


Pria bertopeng diam saja menggendong mayat no 45 


Dan tiba tiba terbuka sebuah pintu mengarah kebawah, dan 
ternyata tempat yang gelap itu ialah sebuah pesawat sangat 
besar canggih yang dapat auto pilot atau dapat terbang 
sendiri karena kecanggihannya 


Pria menggendong mayat no 45 
Dan membuang mayatnya dari atas pesawat yang barusan 
terbuka tempat belakangnya tadi 


Salah satu Manusia percobaan : tega sekali dia, aku tak 
punya tenaga lagi untuk membunuhnya, aku sangatt 
laparrr#mengucapnya lemah dan lemas“ 


Pria bertopeng kembali lagi dan duduk di bangku pilot dan 
pria bertopeng membawa pesawat dengan penumpang para 
manusia percobaan yang kelaparan 


Lalu kemanakah pria bertopeng membawa para manusia 
percobaan yang kelaparan itu baca di bagian 5 


Kabur 
* Di sel koridor 1 * 


233 : oiiii nomorr 11 katakan padakuu , kau bisa gunakan 
alat itu untuk kabur kann?!!! *meggoyang goyang kan 
pundak nomor 11" 


11 : ssssttttt!! berisik sekali kauu “sambil melepas 
genggaman nomor 233“ 


11 : aku punya rencana tentang hal ini,tapi aku gamau 
banyak orang yg dengar ,bisa rame yg mau kabur kalo aku 
punya benda ini, aku tidak ingin banyak ikut dari rencana 
kabur ku, aku hanya mengajak 2 orang saja 


233 : baiklah aku akuu!! 


11 : ssssttt diamlah jgn terlalu berisik,bisa bisa nomor yg 
laen jadi pgn tau apa yg kita sedang rencanakan “sambil 
menutup mulut nomor 2334 


11 : hemm baiklah hei kau nomor 196 „kau ikut lah rencana 
kabur ini,kau juga kan sudah tau tentang alat ini,sebaiknya 
kau ikut 


196: engga engga ,aku gamau ,aku disini saja 
233 : “menyaut nomor 196 * oi kau yg benar saja , ikut sajaa 


11 : oi oi 196 jangan takut ,tak ada yg perlu dikhawatirkan 
aku ingin mengajak mu bebas bersama dan melihat 
pahlawan kita pria bertopeng itu dia itu bagaikan lambang 
kebebasan bukan? , ayo lah 


196 : “ diam dan menundukan pandangan “ 


11 : *merangkul nomor 196* ayo lah ikut sajaa 
196 : “tetap terdiam dan termenung” 
11 : baiklah ku anggap itu jawaban sebagai kau ikut 


11 : baiklah aku akan jelaskan rencana ku ke kalian berdua 
dengar baik baik 


FYI ( gedung LAB itu berisi 4 lantai , Lantai 1 : ruangan 
profesor dan ruangan uji coba 

Lantai 2 : sel koridor 1 

Lantai 3 : sel koridor 2 

Lantai 4 : sel koridor 3tuntuk manusia percobaan yang 
berhasil") 


11 : jika tebakan ku benar seharusnya lantai yang aku injak 
ini adalah ventilasi untuk lantai satu, aku ingin mencoba 
kabur lewat bawah lantai ini ,dan kabur lewat ventilasi 


233 : “memotong pembicaraan “ kenapa ga lewat depan aja 
tinggal potong sel nya 


11 : itu bunuh diri nama nya,jelas jelas kita akan ketahuan 
dan tertangkap petugas LAB ,aku ini meniru cara kabur nya 
si nomor 113 , dia diem diem aja tiba tiba udah keluar lewat 
jalur yang sulit diketahui orang 


233 : ya baiklah baiklah 


11 : kau tau? lantai kita ini bukan keramik „ini cuma besi 
,harus bisa kupotong dengan pisau ini, ini kesempatan kita 


11 : aku akan memotong nya sembunyi sembunyi karna 
kalo aku membuka jalan untuk kebawah nya terang 
terangan ,nanti yg lain pada ikut jadi ribet deh 


11 : aku akan buat jalan dari bawah kasur tempat tidur ku, 
untung nya kasur ku ada di tingkat paling bawah 


11 : aku akan kebawah kasur kan memotongnya ,dan disaat 
aku sudah memberi sinyal kepada kalian berdua,kalian 
datang lah ke bawah kasur ku untuk kabur 


233 : baiklah aku mengerti ,sekarang kami berdua tinggal 
menunggu sinyal dari mu untuk datang kan? 


11 : ya tepat sekali, sekarang berbaurlah ,aku langsung mau 
ke kasur 


“rencana pun dijalan kan“ 


Nomor 11 pun akhirnya kebawah kasur nya dan memotong 
lantai besi nya sembunyi sembunyi 


*zzzzzsssstttt* *klakk* 
“Pemotongan lantai selesai" 


11: * ngomong dalam hati“ benar dugaan ku,dibawah lantai 
2 ini adalah ventilasi udara ,dan ventilasi nya cukup besar 
ini cukup muat untuk seorang manusia,pasti si nomor 113 
lewat sini juga 


tiba tiba ada manusia percobaan yang datang, karna posisi 
nomor 11 lagi dibawah kasur ,jadi yg terlihat hanya kaki 
nyaa dan tiba tiba menongolkan kepala nya ke bawah kasur 


19 : oiii!! “mengagetkan nomor 11“ 
11 : wuahhh *jedug* shialan kaget,aww kepala ku kejedut 
19 : sedang apa kau dibawah kasur 


Nomor 11 langsung merubah posisi nya menghalangi 
lubang yang telah ia buat agar tidak keliatan nomor 19 


11 : ternyata kai rupa nya 19, ehh anuu aku lagi ingin inii 
ehhh.... 


19 : hahh? Ngapain sih kamu? 


11 : ehhh..., aku hanya ingin tidur dibawah kasur aja gitu , 
karna diatas terlalu dingin 


19 : hahh?? 


11 : sudahlah aku hanya ingin tidur sesuai dengan cara ku, 
memang begini lah aku kalo tidur kedinginan 


19 : ohhh begitu ya,seperti nya menarik , apakah disana 
hangat? 


11 : hadehhh ya kau coba saja sana di kasur muu,pergi 
pergi aku hanya ingin tidur 


19 : huuhh ,aku kan cuma nanya ,marah marah mulu... 
Akhirnya 19 pergi 

11 : huhhh hampirr saja tu botak ganggu rencana gua 
Fyi( rambut nomor 19 botak) 

11 : baiklah tinggal langkah selanjutnya 


Nomor 11 segera memberi isyarat ke nomor 196 dan 233 
untuk segera datang dengan menggelengkan kepala 


196 dan 233 berjalan bersama kearah kasur nomor 11 


Namun nomor 233 memberhentikan langkah nomor 196 
dengan menahan lengannya 


196 : hah? Kenapa? 


233 : jangan jalan bersama ke kasur Nomor 11 ,itu akan 
mencurigakan,kau maju lah duluan ,nanti ku susul 


196 langsung melanjutkan kearah nomor 11 dan segera 
masuk ke lobang yang sudah dibuat oleh nomor 11 dibawah 
kasur nya 


Dan tidak lama kemudian nomor 233 menyusul 


Dan akhirnya mereka berhasil masuk ke lorong lorong 
ventilasi lantai 1 


Bagaimana kelanjutan rencana mereka bertiga? 


Baca di bagian selanjutnya 


Cahaya 


Nomor 11,196 dan 263 akhirnya berhasil memasuki lorong 
dengan merangkak 


Nomor 11 paling depan yg ditengah Nomor 196 dan yang 
paling belakang nomor 233 


233 : oi nomor 11 lewat mana lagi ini,udah kaya tikus aja 
kita kaya begini 


11 : sssttt diamm lah ,kamu kalo ngomong berisik bgt ,kita 
dilantai 1 satu tau ,bisa jadi dibawah kita ruangan profesor 


233 : yaa yaa yasudah aku diam 

“mereka melanjutkan merangkak* 

11 : bagaimana ini ada duajalan kiri dan kanan 
196 : lewat kanan saja 

11 : kenapa kau sangat yakin? 

196 : firasat aja 


Dan benar saja di sebelah kanan ada cahaya dan besi jaring 
jaring arah keluar 


233: seperti nya itu jalan keluarnya,ayo cepat lah 
11 : sabaarr jgn terburu buru 
* diruangan profesor« 


Ibu Presiden : sepertinya disini jadi gerah, kenapa diruangan 
ini ga make pendingin ruangan sih,malah make ventilasi 


doang 


Profesor : pendingin ruangan hanya mengganggu hasil 
percobaan ku , beberapa alat mekanik dan obat obat tidak 
memerlukan pendingin ruangan dan malah merusak hasil 
percobaan ku,jadi aku hanya menggunakan exhaust 
ventilasi yang besar 


Profesor : “dalam hati* tapi dia benar, suhu disini jadi 
berbeda ,disini jadi agak panas,hmmm 


Profesor melihat ke arah ventilasi yg berada di atas nya 


Setelah melihat ventilasi yg berada diatasnya, ia 
membenarkan  kacamatanya dan berkata : huhh 
“menghembuskan nafas" benar benar menyebalkan 


Dan ternyata cahaya jalan keluar yang dilihat oleh nomor 
11,196,dan 233 itu mengarah ke ruangan profesor 


Profesor berjalan mengarah ke meja pengendali, di meja itu 
sangat banyak tombol dan tuas yang rumit 


Dan memencet tombol berwarna ungu 
£Z RAASHHHH“ 
233 : aaaarrgggghhhh * berteriak kesakitan” 


Tiba tiba ventilasi mengeluarkan besi tajam seperti 
pembatas atau pintu dari atas kebawah dengan cepat 
membuat kaki bagian jari nomor 233 terpotong 


Dan besi tajam nya membuat jalan nya jadi buntu, nomor 
233 terhalang dengan nomor 196 karna besi penghalang 
terus, begitu pula nomor 196 terhalang dengan nomor 11 
karna besi tajam yang tiba tiba turun itu 


11 : oi siall ada apa inii, oii 233 ,196 kau masih kau baik 
baik saja?? 


196 : oii aku baik baik sajaa 
233 : tolong akuuu,jari kaki ku 


Nomor 11 segera memotong besi tajam penghalang dengan 
pisau laser nya 


“ctanggg” 
11 : oi 196 , pakai pisau ini untuk potong besi tajam itu 


196 segera memotong besi tajam yang menghalangi nomor 
233 dengan pisau laser nya 


“ctaaanggg” 
Akhirnya besi tajam penghalang nya berhasil di potong 


196 : oi 233 kau baik baik sajaa? 
233 : jari kaki kuu arghhh... 


11 : uhhh ngilu sekali aku ngelihatnya, sialll kenapa tiba 
tiba ada hal seperti ini 


233 : seperti besi nya itu turun ke seluruh ventilasi ini 
dengan jarak 2 meter masing masing besi 


233 : syukur lah kalian berdua tidak kena tajam dan cepat 
nya besi itu turun , kaki ku terpotong karena hal itu 


196 : ooiii “gemeteran memanggil pelan Nomor 11 dan 233“ 


Nomor 11 dan 233 melirik nomor 196 


196 : tidakkah kalian menyadari sesuatu, dibawah ku 
,dibawah ku ada cahaya 


Nomor 11,196,233 melihat kebawah 


Ternyata dibawah nomor 196 ada jaring jaring besi jalan 
keluar udara 


Dan disaat mereka bertiga melihat kearah sana 
*DEG DEG DEG* 

Profesor melihat mereka dari tadi dari arah bawah 
11 : siaal... 

*zroosssszzz* 


Tiba tiba tangan yang sangat panjang memukul dan 
menembus ventilasi 


Lalu tangan terus memanjang dan menarik baju 196 
kebawah 


196 : aaahhh 
233 : aarrghhhh 
Lalu segera nomor 233 juga ditarik dan di lempar ke bawah 


Dan ternyata tangan yang tiba tiba panjang itu tangan nya 
profesor 


Nomor 11 tidak ditarik ke bawah karena profesor tidak tau 
kalo masih ada 1 satu orang lagi di ventilasi 


Nomor 11 masih bersembunyi sambil menahan rasa takut 
atas apa yang terjadi 


*syuuuuuut* 
Tangan profesor mulai menciut kembali menjadi normal 


Profesor : begitu ya ,ternyata efek tangan bisa memanjang 
ini hanya berefek 30 detik,siall seandainya aku bisa 
membuatnya lebih tahan lama 


Nomor 233 dan 196 langsung di tangkap dan di pegangin 
oleh pengawal presiden 


Profesor : wahh wahh ternyata otak manusia percobaan 
mulai berkembang yahh 


233 : cihh * menatap benci profesor* 


Profesor : “Profesor sambil berjalan mengarah ke kotak besi 
yg berada di pinggir ruangan” aku kiraa kalian lebih betah 
di rumah kalian sendiri 


Dan kotak besi nya di buka oleh profesor dengan sidik jari 
nya 


Profesor : hadeh hadeh padahal tinggal tidur makan dan 
semua nya lancar ,ada ada saja kalian 


Lalu isi di kotak besi itu ada sebuah tongkat besi berbentuk 
seperti batang kayu Yang berbengkok 


Lalu di bawa tongkat besi itu sambil berjalan kearah nomor 
196 dan 233 


Profesor : tapi aku berterima kasih loh kepada kamu,karena 
mu aku memiliki cukup organ manusia untuk pembuatan 
manusia robot cyborg v2 milik ku ini hehehe 


Dan ditongkat itu ada tombol ,lalu dipencet tombol itu dan 
mengeluarkan cahaya yang padat dan tajam berbentuk 


kapak 
196 dan 233 kaget dan ketakutan melihat alat itu 


Profesor : dan juga alat terbaru ku ini akhirnya aku bisa 
menguji coba nya hehehe ,wah terima kasihh lohh 


233 : cihh sialll , ccuhhh *meludahi profesor dan terkena 
baju nya* 


196 melihat 233 dengan ekspresi kaget dan tidak bisa 
berkata kata 


Nomor 11 hanya melihata dari atas sambil kesal dan 
ketakutann 


11 : “dalam hati* siaaalllll 


Lalu apa yang terjadi selanjutnya 


Baca di bagian selanjutnya 


Pertemuan Kedua Kali nya 


* di dalam LAB* 


Profesor : sial komunikasi tidak tersambung dengan yang 
lainnya 


Presiden : ini salah kau juga menugaskan semua petugas 
kesana,skrang kita harus apa di LAB ini 


Awiliiuuwiiiiuux 


Suara alarm yg bermaksud ancaman atau ada yang meretas 
atau membobol sistem LAB 


Profesor : “keringetanf siallll knapaa inii 


Presiden: kau yang membuatnya mengapa kau malah 
bertanya? 


Profesor : hah?! “melihat di sudut ruangan” 


Ternyata ada disudut ruangan ialah pria bertopeng , dengan 
kekuatannya dia dapat menembus hal apapun seperti 
menembus tembok 


Profesor tak dapat berbicara apapun ,gagu,keringetan dan 
tak punya harapan 


Profesor : a..a... apa yang kau ingin kan “sambil menyender 
tembok ketakutan“ 


Presiden : cepat kalian berdua urus dia “menyuruh 
pengawal nya" 


Segera pengawal satunya menembaki nya dengan senjata 
yang sudah ia simpan 


Namun hal itu tak mempan melainkan hanya menembusnya 
karena kekuatan blue phoenix itu 


Pengawal satunya mempunyai senjata seperti sarung 
tangan besar yang mempunyai kejut listrik , 


Segera pengawal presiden itu menyerangnya dan membuat 
pria bertopeng terpental ke tembok hingga tembok retak 


Profesor : *dalam hati*boleh juga pengawal presiden itu, aku 
sampai lupa dengan mereka ,dengan ini blue phoenix akan 
mati ditangan pengawal ini 


Pria bertopeng berdiri dan tak berbicara apapun , segera 
pria bertopeng mengeluarkan kekuatan nya cahaya biru itu 
mendorong pengawal itu sampai terpental sangat jauh , 
hingga beberapa tembok rubuh karena tubuh pengawal itu 
yang terpental karena kekuatan blue phoenix itu 


Profesor : *dalam hati* siallll tak ada gunannya berharap 
kepada pengawal ituu bodoh sekali aku 


Profesor keringetan dan hanya melihat pengawal itu dihabisi 
tanpa melakukan apa apa 


Sementara pengawal yang satu nya atau yang bersenjata 
itu menolong pengawal yang terpental itu 


Bu Presiden dan profesor hanya melihat nya tanpa 
melakukan apapun, meminta tolong ke petugas pun sia sia 
karena semua petugas LAB telah ditugas kan menangkap 
pria bertopeng di kota , sedangkan pria bertopeng berada di 
LAB 


Pria bertopeng berjalan mendekati profesor dan 
membiarkan presiden, profesor makin takut dan hanya bisa 
menelan ludah 


Ternyata tujuan pria bertopeng ialah ingin mengambil botol 
Kecil yang berisi air yang unik,itu adalah air hasil ciptaan 
profesor 


Profesor : *dalam hati* itu botol apa ya aku sudah lupa 
, untuk diapakan botol itu 


Tanpa mengucap apapun Pria bertopeng membuka botol 
kecil itu dan membuka topengnya sampai sebatas mulut 
dan segera meminumnya 


Sementara profesor dan presiden hanya melihat 
kelakuannya sambil ketakutan 


Setelah meminum air tersebut, pria bertopeng memandang 
profesor, profesor makin takut kalau akan di bunuhnya, kali 
ini profesor baru bisa melihat matanya yang biasanya gelap 
ditutupi topeng tapi anehnya hanya mata sebelah kiri yang 
terlihat, dan itu membuat profesor mengingat sesuatu tetapi 
tak dapat ingat dengan jelas 


Pria bertopeng segera pergi lagi menjadi bersayap biru 
menembus tembok, tanpa mengucap sepatah kata apapun 
*di gerbang LAB* 


Keadaan sangat rusuh karena semua manusia percobaan 
dilepaskan oleh pria bertopeng, sangat bebas dan tak ada 
halangan karena petugas LAB dan lainnya telah pergi 
menjalankan rencana bodoh itu 


433: cepat lah naik kepesawat itu kesempatan ini hanya 
sekali seumur hidup*lari kearah pesawat 


11: baiklah aku telah memutuskan , untuk bertemu dunia 
luar “lari kearah pesawat* 


196 :*berlari pelan ke arah pesawat* hei no 363 apa kau 
yakin dengan ini? 


363 : “berlari menyetarai no 196 * jika saja aku memang 
ditakdirkan mati di pesawat itu aku malah lebih senang 
,karena jika aku sampai mati di tempat itu,mayat ku tidak 
akan tenang,dan pastinya tua bangka itu memanfaakannha 


196 : mengapa? mengapa ? Yang dipikiran kita saat ini 
hanyalah kematian saja ,aku ingin sekali merasakan 
kebahagiaan walau hanya sebentaaarr saja “sambil lari 
pelan menutupi mata karena menahan nangis tersedu sedu* 


233: baiklah semuanya jangan sampai ada yang tertinggal 
*meneriaki yang lain dan berlari di barisan belakang 
menuju pesawat“ 


Semua manusia percobaan berhasil masuk semua 
kepesawat yang dibawa pria bertopeng,tetapi no 500-1000 
tidak dibebasin dan dibiarkan di LAB karena , pria 
bertopeng ingin membawa manusia percobaan yang tidak 
berhasil saja dan tak dimengerti kenapa 


Namun didalam pesawat tidak ada manusia percobaan yang 
disiksa oleh kelaparan yang sebelumnya pernah dibawa pria 
bertopeng ,padahal itu dipesawat yang sama 


Pria bertopeng mempiloti pesawat itu ,menutup pintu 
belakang pesawat dan segera pergi terbang lepas landas 


Profesor keluar LAB dan berlari kencang mendekati pesawat 
yang sudah setengah melayang ingin terbang,profesor 
melempar semacam bola besi dan menempel di bagian 
belakang pesawat , akhirnya pesawat terbang jauh dan 
cepat meninggalkan profesor dan LAB nya 


Profesor menghubungi kembali manusia api dengan alat 
komunikasi yang sudah menempel dikuping profesor seperti 
manusia api 


*di Kota* 
Cyborg : disini terdapat sinyal 


Manusia api : berkeliling kemana mana akhirnya dapat 
sinyal,aku harus menghub- 


Suara berbunyi dari alat komunikasi milik manusia api 
Manusia api: baru aja mau meng- 


Profesor: *memotong pembicaraan* hei kau pergilah ke 
radar yang baru sekarang, cepatlah bawa para petugas 
memberhentikan pesawat yang akan lewat kota atau di 
posisi mu sekarang, lalu kau dan cyborg urus si pria 
bertopeng, koordinasi lacak telah ku kirim dan ku perbarui , 
cepatlah 


Manusia api: baiklah “pelan nya suara manusia api“ 


Manusia api segera memberi tahu rencana yang dijelaskan 
profesor tadi kepada petugas 


Manusia api melihat radar yang seperti jam tangan „lalu 
koordinasikan oleh profesor di LAB nya 


Melihat radar nya semakin mendekat di posisi manusia api , 
ia menyiapkan diri, cyborg dan manusia api berniat 
membentur kan dirinya ke bagian pilot pesawatnya pria 
bertopeng 


Pria bertopeng sudah melihat mereka cyborg, manusia 
api,pesawat petugas LAB,dan para petugas LAB di bawah 
sana, cyborg dan manusia api sudah terbang mengarah ke 
pria bertopeng, pria bertopeng segera mengubah mode dari 
manual menjadi auto pilot , dan dengan cepatnya pria 
bertopeng keluar pesawat dan berubah menjadi burung 
phoenix sepenuhnya ,mengepakan sayapnya dan berbentur 
hebat antara phoenix api biru dan api merah menyala 


Pertemuannya antara manusia api dan phoenix biru ialah 
kedua kali nya dengan benturan hebat yang dahsyat 


Pengorbanan 


sementara pria bertopeng bertarung dengan manusia api 
dan cyborg , inilah keadaan manusia percobaan no 500- 
1000 


xdi dalam LABX 


presiden : bagaimana ini ,manusia percobaan hanya di 
sisain 500 orang saja?*bertanya kepada profesor* 


Profesor : itu lah kesalahan si topeng bodoh itu*sambil 
memegang dagu nya lalu tersenyum aneh* 


Presiden : disaat tak ada orangnya sangat berani sekali kau 
mengatakannya,padahal mah ku rasa lebih pintar si topeng 
itu, namun saat dia muncul mengapa lantai dan celana mu 
basah?*dengan ekspresi menahan tawa* 


*dalam hati* 
Sampai sampai ngompol, menjijikan sekali 
hahaha,*menertawakannya dalam hati* 


Profesor: sialan kau, jangan sampai membuat mu menyesal 
telah mengatakan itu ya!, itu..ituu... sebenarnya hanya air 
yang kebetulan tumpah terkena celana ku*membalasnya 
dengan grogi dan sedikit bingung” 


“dalam hati" 
Gak ada alesan lagi kampreeet, aku malah ngompol segala 
,memalukan# 


Presiden : baiklah kita kembali lagi, apa yang membuat mu 
berkata begitu , kesalahan si topeng kata mu? 


Profesor : tentu saja , bukannya sudah kubilang kalau nomor 
500-1000 hasil yang sukses dengan kekuatannya masing 
masing yang telah kurancang 


Presiden : hmm benar jugaa, lalu kita apa kan mereka? 


Profesor : baiklah jika ingin tahu, kita ke ruangan mereka 
sekarang juga 


“di ruangan LAB no 500-1000“ 


Fyi : setiap ruangan para manusia percobaan itu berjumlah 
500 orang, maka pria bertopeng membawa para manusia 
percobaan di seluruh ruangan , terkecuali ruangan no 500- 
1000 


542: kenapa si topeng tak menyelamatkan ku ya :( 
“dengan wajah menahan nangis# 


543:kurasa karena kita adalah hasil yang berhasil, 
“memegang pundak no 5424 


505:heii kalian semuaa!!#berteriak dengan kencang hingga 
seluruh ruangan lab no 500-1000 terdengar“ 


Bagaimana jika kita menggunakan kekuatan kita masing 
masing dan kita menyusul pria bertopeng? “ucapnya 
dengan keras“ 


776: tidak bisaarmenyaut no 5054 


sel ruangan kita kan seperti penjara dan hanya ruangan sel 
ini lah yang berbeda dari yang lain karena kita mempunyai 
kemampuan khusus, coba kau perhatikan“menggeserkan 
kepala no 505 untuk memperhatikan yang no 776 tunjuks 


Sel itu ada hambatan listrik, dan membuat kita mati dalam 
sekejap*merangkul no 505* 


505 : jadi tak ada harapan ya?*dengan wajah yang kecewa* 


501 : *dalam hati" bisa saja aku keluar dengan kekuatan ku 
ini tapi yah tak mungkin aku hanya pergi sendirian saja 


"ADA!!" Profesor menyaut no 505 dari luar sel 


675: kaget sialan “memegang dadanya karena shock 
kaget,tiba tiba profesor berteriakx 


988:mau apa lagi kau kesini, pergilah, kau sudah bau tanah 
“mengejek profesor sambil menyender di tembok ruangan 
dan tertawa” 


Semua manusia percobaan di ruangan itu tertawa terbahak 
bahak,karena lawakan untuk meledeki profesor 


Profesor hanya terdiam dan harus sabar menunggu sampai 
mereka berhenti tertawa 


Lama kelamaan profesor gk sabar menunggu mereka tenang 


Profesor: DIAM KALIAN SEMUA?!#berteriak hingga ruangan 
bergemar 


Akhirnya para manusia percobaan diam dan menatap sini 
profesor dan presiden yang sedang bersamanya 


Profesor:kumohon kepada kalian bantu lah aku 
menyelamatkan kalian 


saudara saudara kita sedang diculik dan disiksa, bukanlah 
diselamatkan,memang aku tak memiliki bukti,tetapi jika 
kalian liat di belakang LAB ini ada mayat no 113 yang sudah 
di bunuh gosong oleh topeng itu karena telah berharapkan 


kepada yang salah*dengan santai nya ia memfitnah pria 
bertopeng agar manusia percobaan percaya dan berbicara 
sambil memelas* 


Presiden : “dalam hati* "profesor sampai tersedu 
menangis??, ini rencana agar berkerja sama dengan para 
manusia percobaan atau memang ini dari hati nya? 
,profesor ini memang tak bisa ditebak" 


Profesor: kumohon agar negara ini segera terbebas dari 
jeratan pria bertopeng,aku menahan kalian karena kalian!, 
jika ku bebas kan kalian semua yang ada kau hanya menjadi 
makanannya “berbicara sambil mengelap air mata“ 


Para manusia percobaan mulai merenung dan memikiran 
kata kata profesor 


Namun pada akhirnya para manusia percobaan tetap tak 
percaya dan menolak profesor 


776 : teman teman ku yang telah dibawa phoenix biru itu 
sudah mendapatkan apa yang mereka mau,aku tak ingin 
menggunakan kekuatan ku untuk menghalangi perjalanan 
teman teman kuno 776 mengepalkan tangan memukul 
pelan dada bagian kanan,yang ada nomor di 776 di 
bajunyax 


689: ya itu benar aku setujutkepalanya mengangguk” 


Manusia percobaan yang lainnya memang bersih keras tak 
ingin memenuhi perintah profesor 


Profesor : maaf sekali ya, aku harus memaksa kalian 
“menunjukan sebuah tombol seperti pulpen * 


Presiden : hey kalian,tombol itu jika di pencet tubuh kalian 
akan meledak Iho “menunjuk tombol yang seperti pulpen itu 


Para manusia percobaan hanya menunduk dan sepertinya 
sudah tau benda itu, lalu mereka semua sedih dan kaget 
melihat hal itu 


505: kurasa memang ini jalan terbaik*meneteskan air mata* 


886: baiklah sudah kuputuskan akan 
melakukannya*menutup mata penuh dengan air mata* 


776: jadi seperti ini ya rasanya kematian sudah di depan 
mata*menangis sambil tersenyum" 


Profesor | bagus lah jika kalian nurut ' 
lakukanlah,selamatkan teman teman kita*tersenyum lega* 


501: “mengusap matanya yang habis nangis*" baiklah 
pencet tombol itu sekarang,kami sudah siap" *dengan 
gagahnya no 501 menjawab* 


Profesor : a..a..a...paa yang kau katakan tadi?kurasa aku 
salah dengar*kaget dan bengong profesor mendengar nya* 


501 : kau pikir kami bercanda? 


Profesor: ah...ahh baiklah aku tak akan meledak kan 
kalian“menjauhkan jarinya dari tombol“ 


Presiden : “dalam hati ada apa ini ,kenapa keadaan 
membalik? 


Profesor : “dalam hati “ nekat sekali mereka , mereka lebih 
memilih mati meledak di banding menuruti perintah ku, 


Tetapi masih ada kesempatan kedua jika seperti ini 
terpaksa aku harus kembali ke kantor LAB,dan 
menggunakan alat pengendali untuk mereka menuruti ku 


Fyi: manusia percobaan no 500-1000 memiliki kekuatannya 
masing masing,namun kekuatan nomor 501 ialah dapat 
teleport ke tempat yang ia inginkan dengan jarak tertentu 


No 501 dengan cepat teleport keluar sel lalu menangkap 
tangan profesor dari belakang tubuh profesor dan tangan 
satunya profesor di pegang paksa oleh no 501 untuk siap 
siap memencet tombol 


Profesor tak bisa apa apa dan hanya berkata 


Profesor : ah sial lepaskann ,aku tak ingin membunuh kalian 
semua*profesor panik* 


Presiden : maaf profesor , keadaan ini membuat ku 
takut“sambil kabur bersama dengan pengawalnya“ 


Fyi: pengawal satunya yang terpental oleh blue phoenix 
sebelumnya sudah sembuh berkat minuman yang sudah di 
berikan profesor,dan sangat manjur 


Profesor : heii kaliann tungguuurberteriak ke presiden 
sedangkan tangan profesor sedang di pegang paksa oleh no 
501 dan tak bisa berbuat apa apa“ 


501l:semuanyaa dengarkan “mengatakan ke seluruh 
ruangan sambil memegang tangan profesor,dengan 
matanya yang berlinang air mata" 


501:kalian sudah siap kan? Hanya inilah pilihan terbaik kita 
bukan? Kita disini akan menjadi jawaban dari doa doa 
teman teman kita disana, kuharap teman teman kita tak 
melupakan kita , dan menyertai nama kita didalam doa nya 
walau hanya nomor ,bagi yang tak ingin di ledakkan 
cepetan bicara!! sebelum ku memencet tombol ini!!, 
lagipula jika kita hidup kita hanya akan menjadi anjing 
peliharaan orang ini, ini memang menyedihkan tetapi... 


NYAWA KITA TAK DIPERLUKAN!!!!*berteriak dan menangis 
sangat keras mengatakannya* 


No 502-1000 hanya menangis dan menyetujui perkataan no 
501, lalu mereka siap untuk mati 


No 501 melihat tombol yang sedang dipegangnya,profesor 
segera melepas genggaman dari no 501 dan mengaktifkan 
pelindung diri berbentuk bulat mengelilingi tubuh profesor 
dari gesper canggih buatannya 


501: selamat tinggal dunia :') *memejamkan mata nya 
walaupun tangisan belum berhenti dan tersenyum sambil 
memencet tombol itu* 


“duaaarrrrrs 


Ledakan yang dahsyat sehingga membuat setengah LAB 
hancur 


:( 


Lalu bagaimana pertarungan pria bertopeng dengan 
manusia api,dan cyborg? 


Baca kelanjutannya di bagian 7 


Dua Lawan Satu 
*di Kota* 


Setelah benturan yang hebat antara phoenix biru dengan 
api merah , sang phoenix mencengkram lengan manusia api 
lalu melempar nya kebawah tanah dengan cepatnya 


Sang phoenix yang berada di langit segera mengepakkan 
sayapnya kebawah ingin segera menghabisi manusia api 
dari atas 


Selama phoenix biru itu terbang mengarah ke manusia api 
yang sedang dibawah tanah karena habis jatuh, cyborg 
menembakkan 10 misil/rudal yg canggih dari tangan 
kananya dan hanya mengincar si phoenix 


Melihat misil mengarah kepadanya , sang phoenix berusaha 
lebih cepat menuju manusia api yang sedang 
dibawah,phoenix bermaksud agar misil nya mengenai 
manusia api 


Tetapi manusia api sudah bangkit ,merubah tubuhnya lagi 
menjadi api dan segera terbang pergi menjauhi si phoenix 
dengan misil yang mengikutinya 


Namun si phoenix pintar dan membuat misil itu menabrak 
tanah lalu menghasilkan ledakan yang dahsyat dan phoenix 
selamat dari kejaran misil cyborg 


Sang phoenix terbang mengarah ke manusia api, manusia 
api segera mengeluarkan api dari mulutnya ,itu membuat si 
phoenix terbakar sementara 


Manusia api berhenti meniupkan api Pada saat phoenix 
terbakar dan ingin menghilankan api dari tubuhnya 


,manusia api dengan cepat memukul telak perut phoenix 
sampai terpental dengan tangannya yang membara api 


Itu membuat baju phoenix bolong bagian tengah, dengan 
luka terbakar 


Cyborg dari atas gedung yang telah siap menebakan laser 
dari tangan kirinya ke si phoenix 


Pria bertopeng atau phoenix itu dengan cepatnnya 
menghindar, tetapi kurang cepat dan membuat tangan 
bagian otot sang phoenix terluka dan bolong sampai bagian 
daging terdalam 


Sang phoenix yang tadinya berwujud burung phoenix biru 
berubah menjadi manusia bertopeng hanya bersayap biru 


Sambil memengang dan menahan luka di tanganya karena 
sangat kesakitan 


Tanpa ampun manusia api langsung terbang mengarah ke 
pria bertopeng yang sedang memegang luka di tangannya 


Akan tetapi pada saat manusia api telah terbang sampai 
didepan pria bertopeng bersayap biru itu,ia malahan di 
cekik dengan 1 tangan oleh pria bertopeng 


Pria bertopeng : selama ini yg kau lakukan ini salah , tak 
seharusnya kita seperti ini"mencekik manusia api" 


Manusia api: Yekh...khk..kk# 

Lepaskan aku , jika saja aku tidak berada di cengkraman 
orang tua itu,aku ingi... “manusia api kesusahan berbicara 
karena sambil di cekikx 


Sementara pria bertopeng mencekik manusia api, cyborg 
mempersiapkan senjata untuk membunuh pria bertopeng 


Cyborg mengubah posisi seperti sedang push up, lalu dari 
punggungnya keluar misil yang besar, mengarah ke pria 
bertopeng, dan ditembakkan misil itu ke si pria bertopeng 


Pria bertopeng melepas cengkraman manusia api dan 
melemparnya sangat jauh 


Dengan cepat Pria bertopeng mengendalikan kekuatan 
cahaya birunya menjadi sebuah pedang dan membelah 
misil besar yg mengarahnya , tanpa ledakan sedikit pun 


Pria bertopeng berubah menjadi phoenix biru lagi dan 
segera menyerang cyborg dengan cepat 


Phoenix mencakar cyborg itu bertubi tubi sambil terpental , 
tak ada ampun bagi phoenix untuk cyborg 


Manusia api dengan cepat menggangu phoenix dengan 
menembak api yang dia lempar berkali kali , phoenix hanya 
bertahan dengan sayapnya sampai sampai phoenix 
kewalahan menahan serangan dari manusia api 


Segera phoenix dengan cepat menuju manusia api yang 
terus terusan melempar api mengarahnya, sambil 
menghindar dari lemparan api nya, akhirnya phoenix biru 
itu berubah lagi menjadi pria bertopeng bersayap cahaya 
biru dan memukul bertubi tubi manusia api 


Manusia api terpental , terkena kombo bertubi tubi , 
manusia api menerima luka lebih banyak daripada pria 
bertopeng 


Pria bertopeng ingin mengakhirinya, ia mencengkram 
kepala manusia api dan membenturkannya ketanah 


Manusia api tak bisa apa apa karena lemas di pukuli pria 
bertopeng dari tadi 


Manusia api di injak dadanya di tanah oleh pria bertopeng 
dan itu membuat yang tadinya tubuh berkobar api menjadi 
biasa saja 


Tangan pria bertopeng mengeluarkan cahaya biru yang siap 
menghantam manusia api 


Pria bertopeng : maaf kau harus mati, kau menghalangi ku 


Manusia api: haha bagus lah , dengan begitu rencana mu 
lancar *berbicara sambil terbatuk batuk karena sesak dan 
luka yang dialami nya saat bertarung* 


Cahaya biru di tangan pria bertopeng semakin membesar 
*jleeeb* 


Pria bertopeng ditusuk oleh cyborg sampai tembus , dengan 
senjata mirip pisau yang besar dari tangan kiri cyborg 


Tusukannya tepat dibagian bajunya yang bolong dan luka 
bakar bekas pukulan manusia api 


Cyborg mencabut lagi pisau yang ditusuk itu dari perut pria 
bertopeng 


Pria bertopeng hanya melihat manusia api yang sedang 
berbaring di tanah, dan pria bertopeng tak membalas 
kelakuan cyborg itu 


Dengan cepat pria bertopeng kabur berubah menjadi 
phoenix biru lagi dan mengejar pesawat yang bersama 
manusia percobaan yang ia tinggal auto pilot sebelumnya 


Manusia api: cepat kejar dia , aku tak kuat lagi*berbicara 
sambil kelelahan* 


Cyborg: target ter eksekusi, misi selesai*dengan suara 
robotnya yang canggih* 


Manusia api: hei kau error apa idiot? , jelas jelas dia masih 
hidup dan kabur*dengan ekspresi marah mengatakannya* 


Cyborg : senjata di tangan kiri ku adalah pisau beracun 
maka dari itu cepat atau lambat dia akan 
matit'menjelaskannya sambil menunjukan senjata itu ke 
manusia api" 


Manusia api : huh baiklah “terbaring sambil melihat langit 
Lalu bagaimanakah keadaan pria bertopeng atau phoenix 
biru ini, 

Baca di bagian 8 


Rencana B 


Phoenix biru kabur mengarah pesawat yang sedang 
terbang, ia menembus pintu pilot dengan kekuatanya dan 
berubah yang tadinya phoenix biru menjadi pria bertopeng 
dan segera duduk kecapean dibangku pilot 


la tak mengubah mode pesawat yang sedang auto pilot ,pria 
bertopeng hanya memegang perutnya yang telah ditusuk 
sambil kesakitan 


Lalu pengelihatan pria bertopeng mulai kabur atau ngeblur 


Pria bertopeng: padahal sebentar lagi,ah.. siall 
“mengatakannya sambil menahan sakit 


«di LAB 


Profesor menghubungi manusia api , sementara di belakang 
profesor ada pesawat berukuran medium yang ingin terbang 
yang ingin dikendarai presiden 


Profesor: ah tersambung , hey manusia api gmana tentang 
pria bertopeng , lalu bagaimana para petugas 


Manusia api: para petugas semuanya hanya bisa menonton 
pertarungan kami,tinggal kami berdua bersama 
cyborg“berbicara sambil menahan sakit karena luka nya“ 


Profesor: apa?!, lalu bagaimana pria bertopeng itu?“dengan 
kaget menjawabnya" 


Manusia api: ia akan mati perlahan, udahlah cepetan kesini 
bantuin, bahkan sekarang aku lelah untuk bicarardengan 


sedikit marah sambil mematikan alat komunikasi yang ia 
gunakan tadi* 


Profesor : langsung di matiin aja! , otw dah*sambil berjalan 
Ke arah pesawat* 


Lalu pesawat yang sangat besar milik pria percobaan segera 
mendarat di sebuah kapal perang landasan pesawat yang 
gak kalah besarnya 


Disaat pesawat pria bertopeng mendarat, kapal landasan itu 
segera berangkat dari pelabuhan , tak disangka yang 
mengendalikan kapal besar itu bukanlah manusia, 
melainkan robot manusia/cyborg yang di posisinya masing 
masing 


Akhirnya mereka pria bertopeng dan para manusia 
percobaan segera pergi dari pulau, yang kotanya hancur itu 


Akhirnya pintu pesawat itu dibuka,berjuta juta manusia 
percobaan yang didalam pesawat segera keluar, lalu disaat 
mereka keluar dari pesawat, mereka melihat kasihan para 
manusia percobaan yang sebelumnya itu yang berarti para 
manusia percobaan yang kelaparan itu,ternyata pria 
bertopeng menyimpannya disini selama menjemput para 
manusia percobaan di LAB 


Dengan penuh tanda tanya , para manusia percobaan yang 
baru keluar dari pesawat bertanya tanya 


Pria bertopeng: cepatlah kalian berkumpul sana, waktu ku 
tak banyak”“berteriak sambil memegang perutnya“ 


Lalu mereka berkerumunan berkumpul 


Salah satu manusia percobaan bertanya kepada manusia 
percobaan yang lagi kelaparan 


Manusia percobaan: Eh anu itu apa ya air warna biru 
itu,kenapa sangat banyak sekali 
“menunjuk laut" 


Dengan lemas manusia percobaan yang kelaparan ini 
menjawab 


Manusia percobaan(kelaparan) : tak peduli dengan itu ,yang 
dipikiran ku ini cuma makanan sekarang“berbicara sambil 
menatap sinis“ 


Manusia percobaan: sial , maaf nafas mu tak sedap 
sekali,"sambil menutup hidung” 


“di kota* 


Pesawat telah datang mengarah dan mendarat ke cyborg 
dan manusia api 


Profesor turun dari pesawat sambil membawa botol dengan 
cairan hijau 


Profesor mendekati manusia api yang sedang kelelahan dan 
kesakitan 


Profesor: cepatlah minum ini 
Manusia api: ih apaan nih?? 


Profesor: ini dapat menyembuhkan luka mu secara 
instan,minum sajalah tak usah memikirkan rasanya 


Manusia api :"diminumnnyaf hueekkk apaan nihh 
Berangsur angsur luka luka manusia api sembuh kembali 


Profesor:lihatlah luka mu sembuh kembali 


Manusia api : wahh hebat, tapi rasanya membuat ku ingin 
muntah 


Profesor: baiklah sekarang harusnya menjemput mereka 
lalu bagaimana si topeng ? 


Manusia api : bukankah sudah kukatakan ?“dengan ekspresi 
datar dan malas untuk menjawabnya" 


Profesor: baiklah aku mempunyai rencana baru, rencana B 


Manusia api: .... 
*( diam dan menyimak) 


Profesor: sekarang kau naik dlu ke pesawat, aku akan 
menjelaskannya 


Manusia api dan profesor segera berangkat menyusul pria 
bertopeng yg sedang bersama manusia percobaan 
menggunakan pesawat, sedangkan cyborg terbang 
mengikuti arah pesawat 


* di kapal perang landasan pesawat" 


Pria bertopeng hanya duduk menyender di bawah pesawat 
kecapekan sambil memegang lukanya yang ada di perutnya 


Sedangkan para manusia percobaan berkumpul ditengah 
kapal bingung dan hanya menunggu 


Lama kelamaan para manusia percobaan mulai rusuh karena 
kelaparan , saling pukul , tak beraturan lagi 


Pria bertopeng hanya melihatnya tanpa melakukan apapun, 
ia hanya meratapi luka yang dia hadapinya 


Tak lama kemudian muncul lah pesawat menyusul dan 
mendarat di kapal milik pria bertopeng 


Pesawat tersebut milik profesor , kedatangannya membuat 
para manusia percobaan yang rusuh, menjadi agak tenang 


Presiden dan pengawalnya, profesor, dan manusia api keluar 
dari pesawat itu 


Selang beberapa detik cyborg pun sampai dan mendarat di 
sebelah profesor 


Pria bertopeng : * dalam hati* ah sial , kenapa dia tau 
lokasinya 


Profesor: * berteriak dan memegang mic* tenang semua 
kalian para anak anak ku, aku akan segera menyelamatkan 
kalian, ketahuilah dan sadar lah , kalian percaya pada orang 
yang salah 


Jutaan Manusia percobaan bingung dan menatap aneh ke 
profesor,seperti ingin membunuh profesor 


Manusia api sudah menyiapkan diri untung menenangkan 
keadaan yang nantinya kalau rusuh lagi 


Pria bertopeng berdiri dari duduknya dan melangkah sambil 
memegang luka yang ada di perutnya mendekati profesor 
,presiden,manusia api dan cyborg 


Manusia percobaan hanya memberi jalan untuk pria 
bertopeng tanpa melakukan apa apa 


Profesor semakin takut , karena pria bertopeng semakin 
dekat dengannya 


Lalu apa yg ingin dilakukan pria bertopeng? 


Baca kelanjutannya di bagian 9 


Wajah di balik topeng 


Pria bertopeng berjalan kearah profesor dengan memegang 
lukanya di perut ,berjalan dengan sempoyongan karena 
lukanya 


Semuanya yang berada di kapal hanya melihat 
nya,termasuk profesor 


Profesor: manusia api ,dia dalam keadaan lemah dan 
lengah,habiskan saja sekarang,ini lah kesempatan 
kita“profesor melihat serius manusia api* 


Manusia api hanya diam dan seperti tak mendengar 
perkataan profesor ,manusia api hanya melihat pria 
bertopeng berjalan semakin mendekat ke arahnya 
profesor,presiden dan cyborg 


Presiden: lebih baik aku jaga jarak,sesuatu pasti akan 
terjadissambil mundur perlahan ke belakang para 
pengawalnya“ 


Pria bertopeng sudah lumayan dekat dengan pak profesor 
dengan jarak hanya 2 meter diantaranya nya 


Profesor: cyborg segera habisi dia , sekaraaangr'teriak 
dengan panik“ 


Cyborg ingin melakukannya tetapi ditahan oleh manusia api 


Pria bertopeng: orang seperti mu tak pantas jika aku yg 
membunuh nya, haha tenang saja yang membunuh mu 
nanti itu bukan aku 


Pria bertopeng memegang topengnya dan akhirnya 
topengnya pun di lepas dan wajah nya terpampang jelas di 


hadapan profesor 


Wajah pria bertopeng sebelah mukanya ada bekas luka 
terbakar dari pipi hingga matanya yang membuat membuat 
mata kanan nya tertutup karena lukanya,dan wajahnya 
mirip dengan manusia api 


Profesor kaget dan melepas kacamatanya setelah melihat 
Wajah pria bertopeng 


Pria bertopeng: hahahaha kau sudah lihat kan,haha ya ini 
lah aku, yang kau pikir kau sudah mati, hmm lagi pula kau 
tak akan ingat kan, siapa aku? 


Profesor: *dalam hati* siapa dia kok aku gak tau, sial sial 
sial, tapi Kaya pernah liat, dan... Itu... 


Pria bertopeng: sudahlah lagipula tak ada gunanya 
mengingat nya, biar ku jelaskan saja , ya aku lah anak mu, 
aku manusia percobaan nomor 0 , aku lah anak pertama mu 


Profesor mendengar hal itu semua pikirannya teringat ke 
masa lalu tentang percobaan pertama kali nya terhadap 
anaknya sendiri 


“Flashback 


Anak nya itu menangis keras tentang perbuatan nya, lalu 
ada seorang wanita di belakang profesor berbicara ke 
profesor, dan itu ialah istri profesor 


Wanitalistri profesor) : ayah sudahlah kita hentikan saja dlu 
sementara ,kamu pasti berhasil dengan tidak cara seperti ini 
, Mari istirahat sebentar,lepaskan Lans 


Profesor: sudahlah sudahlah sebaiknya kau diam untuk 
selamanya ,semua perkataan mu itu tak ada yg membantu 


ku,*profesor menyuntikkan sesuatu ke tangan istrinya* 


Lans bangun dari tempat tidurnya dan memisahkan tangan 
profesor dengan istrinya namun semua itu sudah terlambat 


Lans: ayah kenapa kau sangat berubah ,kau sangat berbeda 
dengan yang dulu“dengan tampang memelas sambil 
memegang tangan profesor* 


Profesor :*jongkok dan menyetarakan Lans* nak terkadang 
untuk sebuah dan keinginan butuh syarat dan paksaan 


Istri profesor memegang lehernya seperti dan batuk batuk 
dan seketika suara istri profesor hilang 


Lans menghampiri ibunya 


Lans:Bu ibu knapa ,Bu katakan sesuatu*memegang 
tangannya* 


Istri profesor seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi 
suaranya sudah hilang,hanya bisa menggerakkan mulutnya 


Lans:buuu,ibuuu!! 


Profesor: nak sudah nak,hentikan , maaf kan ayah, ayah yg 
salah 


Lans tetap memanggil ibu terus terusan 


Profesor: haaa sudahlah berisiikkk, “profesor segera 
mengambil cairan“ 


Lans segera melihat perlakuan ayahnya dan 
menggoyangkan tangan ayahnya, dan cairan itu tertumpah 
di wajah sebelah kanan Lans dan membuat Lans terluka 


Lans: ahhhhh panaaassss tolonggg ahh*berteriak kesakitan 
Karena lukanya* 


Ibu Lans hanya bisa melihat sambil menangis dengan 
menggerakkan mulut, dan hanya duduk lemas,tak kuat 
akan tenggorokan nya 


Profesor hanya melihat mereka berdua dengan lukanya 
masing masing karena ulahnya ,bingung ,berteriak dan 
menjambak kepalanya sendiri 


*Flashback Ends* 
Profesor: kau ? Lans? *Dengan wajah terkejut* 


Pria bertopeng(Lans): ohhh hahaha,sudah ingat kah? Haha 
tak ada untungnya bagiku walaupun kau ingat dengan ku 


Presiden: haaa? Ternyata anaknya? Apa apaan ini? 


Profesor: semua ini salah paham Lans, semua yg kulakukan 
kepada mu dan ibumu semuanya ketidak sengajaan 


Lans: Blablabla, maaf aku kesini hanya ingin kau tau,waktu 
ku tak banyak“Lans memutar balikkan badan dan berjalan 
ke arah para manusia percobaan” 


Lans berteriak ke kerumunan para manusia percobaan 


Lans: Kalian para manusia percobaan yang lainnya aku ingin 
kalian tahu, aku juga manusia percobaan aku lah bernomor 
0 dan yang nomor 1 dialah ibuku,semua yg kulakukan 
adalah yang terbaik buat kalian...#terus berbicara ke 
kerumunan para manusia percobaan“ 


Profesor mulai panik 


Profesor: dia bisa bisa menjelaskan fakta palsu ke para 
manusia percobaan Siall, cyborg bunuh dia 
sekarang“menunjukkan ke Lans* 


Cyborg: dimengerti 


Cyborg dengan cepat terbang kearah Lans dengan senjata 
ditangan nya 


Lans segera menyadarinya dan berubah menjadi full blue 
Phoenix dan pertarungan dengan luka yang di bawa 
Phoenix dimulai, 


Para manusia percobaan dengan bingung 


ll:hey ada apa ini , kumohon seseorang jelaskan tentang 
omongan orang Phoenix biru itu 


Masih pertanyaan di benak para manusia percobaan, dan 
pertarungan antara cyborg dan Lans dilakukan lagi 


Baca kelanjutannya di bagian 10 


tak tahan lagi 


Pertarungan Lans berlanjut, Lans mencekik dan menggeret 
cyborg sambil terbang ke arah laut,Lans bermaksud ingin 
membuang cyborg, 


Dengan mudahnya Lans membuang cyborg,hampir tercebur 
laut cyborg dengan cepat nya terbang mengarah Lans yang 
sedang dalam keadaan mengepakkan sayapnya 


cyborg menghampiri nya dengan roketnya dan senjata pisau 
racun yang sebelumnya menyerang Lans, 


Cyborg menyerang ,Lans menghindar tapi dengan luka yang 
dibawa, Lans menghindar tidak terlalu cepat, lagi lagi wajah 
Lans terkena sayatan pisau racun dari cyborg 


Lans: sial,lagi lagi kena,sudah cukup, aku tak kuat lagi,akan 
kugunakan seluruh kekuatan ku 


Sayap Lans semakin membesar dan semakin bercahaya 
diatas laut,membuat orang orang yang diatas kapal , 
termasuk para manusia percobaan silau karena cahayanya, 


saking besarnya cahaya biru dari Lans,tubuh fisik Lans tidak 
terlalu keliatan dengan jelas 


Salah satu manusia percobaan (196): apa ini kekuatan pria 
bertopeng ,kuat sekali dia*sambil menutup wajahnya karena 
silau dari cahaya nya* 


Cyborg tidak diam saja dan meluncur kan misil dari tangan 
kanan dan tangan kiri lalu pundak kiri dan pundak kanan 
„semua berjumlah 6 misil semuanya ditembak kan kearah 
cahaya biru itu yang berarti Lans 


*Duarr duaarrr duaarrr* 


Ledakan yang dihasilkan besar,namun cahaya itu tetap 
bersinar 


Dan kali ini cyborg kehabisan peluru misilnya , cyborg 
hanya terbang memegang pisau racunnya 


Profesor: dia itu sudah mati belum sih? Silau, cyborg ciptaan 
ku tak mungkin kalah*dengan bingung sambil menutup 
wajahnya karena silau 


Presiden: dengan tembakan misil dan ledakan besar seperti 
itu,tak mungkin jika ia tak mati,tetapi cahaya biru ini belum 
juga hilang“sambil menutup wajahnya karena kesilauan“ 


Dan akhirnya cahaya itu bergerak ,dan perlahan yang 
tadinya hanya cahaya biru menjadi seperti terlihat sayap 
lagi namun lebih besar,tetapi tubuh/badan Lans masih 
belum terlihat jelas 


Sayap itu akhirnya bergerak dan menuju cyborg, 
“Ssszhhhh“ 


Lans menebas cyborg dengan pedang bercahaya biru 
melewati tubuh cyborg dan dengan cepatnya terbelah 


Cyborg meledak dan menyebur ke dalam lautan 


Lans dengan cahaya nya akhirnya perlahan meredup dan 
tubuh Lans mulai terlihat, Lans terbang kembali kearah 
kapal ,dan sesaat di kapal tubuhnya kembali biasa seperti 
manusia ,dan Kilauan cahaya itu bilang 


Lans berjalan lemas dan akhirnya tersungkur 


Profesor: tak kusangka dia dapat mengembangkan kekuatan 
burung Phoenix itu, hasil tes ku yang ini memang 
seharusnya sempurna,tetapi biasa setelah perkembangan 
kekuatan,jika dalam keadaan fisik tidak sehat itu dapat 
membuat kematian*profesor senyum dengan aneh* 


Profesor: yang berati kali ini pasti dia mati hahaha,*tertawa 
sambil melihat manusia api* 


Profesor: manusia api habisi saja dia sekarang, ambil jatah 
mu 


Manusia api:fdiam saja dan melihat Lans tersungkur“ 
Profesor: hei kau dengar gak sih? 


Manusia api: emm profesor sebelum aku membunuhnya 
apa aku boleh tau,siapa aku ini,dan seperti nya aku 
mengingat nama ku,apakah kau ingat siapa nama ku? 


Profesor: “tersenyum dan menghampiri manusia api" tak 
mungkin aku lupa dengan mu nak, kau adalah anak ku kan, 
kau adalah anakku yang paling menurut yang aku 
punya,kau anak ku yang kunamakan Celo, ibumu yang 
menamai mu karena ibu suka dengan Alat musik Cello dan 
dapat memainkannya, 


Profesor: "memegang pundak manusia api“ terimakasih nak 
telah menjadi anak yang baik yang telah ku punya,bisakah 
kita membunuh kakak mu itu? 


Manusia api: “ ekspresi sedikit kaget dan melihat Lans* 
baiklah 


Manusia api merubah tubuhnya menjadi api dan 
menghampiri Lans dengan jalan kaki yang sedang 
tengkurap lemah 


Para manusia percobaan mulai melihat tindakan manusia 
api yang seperti ingin membunuh Lans 


223: *berteriak* lindungi pria bertopengggg!!!! 
Para manusia percobaan : yaaaaa!!!“sambil lari kearah Lans 


Namun tidak semua manusia percobaan menghampiri 
Lans,para manusia percobaan kelaparan hanya duduk 
duduk lemas , dan tak bertindak sekalipun 


Dan manusia percobaan yang akhirnya berlari ke arah Lans 
hanya ada 6 orang 


Yaitu nomor 196,11,223,342,44,499 
Sisanya hanya melihat perlakuan mereka 


Akhirnya 6 orang manusia percobaan berlari kearah Lans 
dan manusia api juga sedang mengarah ke Lans dengan 
tujuan yang berbeda dan arah yang berbeda 


Profesor : inilah rencana yang dimaksud,baiklah 


Profesor: “dengan pengeras suara" para manusia percobaan 
yang sedang disiksa oleh kelaparan , kalian boleh kesini dan 
ambil semua jatah kalian di pesawat ku,kalian sudah tak 
tahan kan? semuanya aku menyelamatkan kalian, sekarang 
ambilahh!!! “berteriak semangats 


Para manusia percobaan dengan semangat nya segera 
berlari kearah profesor,yang lemas akan kelaparan dan tak 
tahan lagi pun semuanya berlari 


Namun manusia percobaan nomor 1 perempuan bisu ,yaitu 
istri profesor mencoba menghalangi mereka yang sedang 
berlari 


No 1 ditabrak tabrak oleh keramaian para manusia 
percobaan, namun ingin tetap menghentikan beberapa 
orang yang ingin ke arah profesor,no 1 tak bisa berkata kata 
dan terus terusan tertabrak oleh kerumunan manusia 
percobaan dari lawan arah 


Sementara manusia api melontarkan api yang besar kearah 
Lans dan sekaligus ke arah 6 orang manusia percobaan 


Lans dengan cepat bangun dan melindungi 6 orang tersebut 
dengan tubuh belakang dan sayapnya 


Para manusia percobaan yang kelaparan akhirnya sampai di 
tempat profesor benar saja mereka semua di beri makan 
seperti roti, dan profesor dan pengawal presiden nya lah 
yang membagikan 


Presiden :tunggu sebentar profesor, kenapa malah jadi 
seperti ini,* dengan ucapannya yang seperti marah* 


Profesor: bantu aku Bu presiden, mereka semua adalah 
rakyat mu, selamatkan lah mereka, tak perlu kau bertanya 
untuk apa, ini semua untuk rakyat mu 


Presiden: biar pengawal ku saja “dengan sinisnya 
menjawab" 


Lans melihat kelakuan profesor 


Lans : ah sial , uhuk uhukk“ racunnya semakin menyebar 
sampai sampai ke wajah Lans* 


Lans dirangkul oleh salah satu manusia percobaan yang 
bernomor 11 


Manusia api menghampirinya di depan hadapan Lans 


Kini Lans dan manusia api sedang tatapan dan berhadapan 
antara adik dan kakak 


Apa yang ingin Lans lakukan ? 


Lanjutkan baca di bagian 11 


Manusia Api 


Celo sudah didepan mata Lans dalam keadaan tubuhnya 
yang ber api api, 


Lans yang sedang berada dalam rangkulan nomor 11 
langsung memegang kepala Celo disaat berhadapan 


Celo kaget dan ingin melepas genggaman Lans namun 
perlahan dari tangan Lans mengeluarkan cahaya biru dah 
cahaya itu mengelilingi kepala Celo dan membuat mata 
Celo menjadi biru sepenuh nya,api di tubuh Celo pun 
meredup dan Celo berhenti memberontak 


Dipandangan dan dipikiran celo ialah masa lalunya 
“Flashbacks 


Celo kecil sedang mengintip sebuah ruangan ,dan ruangan 
itu ialah ruangan profesor, dan Celo mendengar sebuah 
perbincangan antara ayahnya dengan seseorang namun 
Celo tak tau itu siapa 


Presiden : kau memang telah memberikan kontribusi yang 
baik bagi negara ‚kami sangat berterimakasih dengan hal 
itu, namun dengan ide mu tentang mengubah DNA manusia 
menjadi kekuatan dari para hewan langka atau yang 
lainnya, itu sepertinya beresiko dan kami memutuskan 
untuk tidak mengklaim ide iturdengan berbicara serius 


Profesor : tunggu sebentar memang kelihatan nya ide ini, 
adalah ide gila,dan seperti ide yang gagal, tetapi aku 
berhasil dan itu dapat membuat negara ini sangat 
menguntungkan,jika kalian ingin membantu dan 
membiayainya, ingatlah lah semua produk dan ide ku hanya 
sedikit kan yang gagal 


Presiden : kami mengerti dengan hal itu profesor, Kami juga 
tidak meremehkan ilmu pengetahuan mu, tetapi kali ini ide 
mu ini tentang nyawa manusia, dan itu bukanlah hal dapat 
dilakukan sembarangan, mohon maaf profesor ,kau telah 
melakukan yang terbaik*memegang pundak dan mengajak 
salaman* 


Profesor :*dengan wajah kecewa* hmm baiklah ,*profesor 
bersalaman dengan presiden* 


Presiden: baiklah kami pergi*berdiri dari bangkunya dan 
pergi ke pintu keluar* 


Setelah sesaat presiden pergi, profesor mengamuk 


Profesor :aaaaargghhh presidennya bodoohhh, padahal 
ingin negaranya maju tetapi ,dia malah membuang ide 
cemerlang ini ,dasar presidenn sialannn“menghancurkan 
barang barang disekitarnya ,mengobrak Abrik* 


Semua tindakan profesor dilihat oleh Celo yang masih kecil 
berumur 8 tahun dari balik pintu 


Profesor tiba tiba melihat kearah pintu dan melihat Celo 
yang sedang mengintip 


Celo kaget dan ingin pergi karena takut oleh profesor 
Profesor : hei nak 


Celo sudah membalikkan badan ingin pergi,tetapi sudah 
terlanjur di panggil profesor , akhirnya Celo menjawab nya 
dan menghadap profesor 


Profesor jongkok dan menyetarakan Celo 


Profesor : nak jangan takut ,pahlawan mu disini, kau akan 
menjadi kuat nak,dengan kekuatan api, ayah akan memberi 
mu kekuatan api hebat yang sangat cocok untuk mu ,cukup 
keren kan? 


Celo yang tadinya takut kepada profesor ,menjadi senang 


Celo : benarkah? Apa kekuatan seperti itu keren? Wahh aku 
mau menjadi pahlawan , seperti yang aku baca di komik 


Profesor : tentu saja pahlawan itu orang yang memiliki 
kekuatan hebat dari para manusia lainnya, bukankah seperti 
itu yang di komik kamu baca? *Tersenyum* 


Celo: iya betul sekaliiiii “dengan semangat dan ceria 
menjawab* 


Ibu Celo hanya melihat ayah dan anak berbincang sambil 
tersenyum 


Malamnya Celo terbangun dari tidurnya karena suara suara 
berisik dari ruangan ayahnya 


Dan lagi lagi Celo melihat dari pintu dan sedang mengamati 
apa yang terjadi di dalam 


Dari Profesor menyuntikkan sebuah cairan dan sampai Lans 
mendapatkan lukanya ,Celo menangis mengeluarkan air 
mata dan sangat takut 


Akhirnya Celo memberanikan diri ingin menghampirinya 
tiba tiba ibunya keluar dari ruangan itu dan menangis dan 
suara ibunya sudah tak terdengar lagi, ibunya melihat Celo 
langsung dipeluk oleh ibunya sambil menangis 


Celo: ada apa Bu, kenapa ibu menangis? 


Ibu Celo hanya menangis dan tak bisa menjawab karena 
barusan saja suara nya sudah hilang karena kelakuan 
profesor 


Celo : Bu jawab Bu , ada apa ini 
Tiba tiba terdengar suara teriak dari dalam ruangan profesor 
Dan yang berteriak ialah profesor 


*Fyi (kejadian nya di waktu yang sama disaat Lans 
mendapatkan luka di wajahnya )* 


Celo kaget, takut dan sambil menangis pergi lagi ke 
kamarnya dan meninggalkan ibunya 


Celo langsung menutup wajahnya dengan bantal sambil 
menangis 


Dan disaat bangun dari tempat tidurnya , Celo seketika 
sudah berumur 17 tahun 


Celo kaget melihat kaca dan sudah beranjak dewasa, Celo 
bahkan tak ingat namanya, dan Celo memakai baju 
berwarna biru dengan angka 2 di dada kanan nya(baju yang 
sama yang digunakan manusia percobaan) 


Celo bingung , dan tak mengerti dan ada suara profesor , 
dari kuping nya yang sudah terpasang headset 


Profesor: kau adalah hasil berhasil ,kau adalah manusia 
berkuatan api,sekarang keluar lah dari ruangan mu 


Celo mendengar kan perkataan itu dan tak mengenal suara 
itu adalah suara ayahnya,semua ingatan Celo seperti sudah 
di cuci bersih 


Celo membuka pintu dan sudah terlihat profesor menunggu 


Profesor : *tersenyum* baiklah anak ku, kau sangat kuat 
sekarang, bisakah kau gunakan kekuatan mu untuk 
mengalahkan seseorang? 


Celo : aku tak mengerti ini, aku terbangun , dan apa apaan 
ini,aku bahkan tak ingat siapa aku'dengan ekspresi 
bingungx 


Profesor : ya itu memang wajar,namun perlahan ingatan mu 
akan kembali, sekarang kau kejar seseorang yang 
menggunakan topeng Sekarang,ini adalah perintah,maaf ya 
mendadak aku memerintah mu , tetapi ini demi ingatan kau 
juga, oiya kalau kau tak memenuhi perintah ku, ada bom 
kecil didalam tubuhmu dan dapat kuledakkan kapan pun“ 
berbicara sambil berjalan ke arah Celo* 


Celo: apaa apaan ini“ dengan kaget“ 


Celo : “dalam hati“ sial jika tidak dituruti aku akan mati, 
sebenernya aku tak masalah jika aku mati,tetapi aku masih 
ingin ingatanku ku kembali,setelah ingatan ku kembali aku 
akan memutuskan keputusan ku, untuk sementara ini, 
kuturuti saja dia 


Profesor: ada apa? Sekarang berangkat dengan lokasi yang 
sudah ku kirim dijam tangan mu 


Celo melihat tangan nya 
Celo : baik lah, 


Celo keluar LAB dan merubah tubuhnya menjadi api lalu 
terbang ke arah lokasi yang dituju 


Dengan kekuatan nya Celo terbang sangat cepat dan ya 
lokasi target tertemukan 


Pria bertopeng sedang berada di pinggir laut dan seperti 
sedang mengurus kapal 


Celo:*sambil terbang melihat pria bertopeng dari jauh*ini 
tepat dengan lokasi dan hanya ada satu orang ,sudah pasti 
dia target, baiklah 


Celo langsung menyerang tanpa basa basi 


Inilah pertemuan pertarungan antara Lans dan Celo yang 
pertama kalinya 


Celo membentuk api seperti pukulan besar dan mengarah 
ke arah Lans , Lans kaget dan langsung mengeluarkan 
kekuatan sayap birunya dan segera menghindar 


Lans : oh hahaha kau berhasil ya , selamat ya, kemarilah 
dan jangan menyerang mendadak seperti itu 


Celo :*kaget* apa apaan kau, kau mengenal ku? 
Lans : “dalam hati* huh sial dia terkena efeknya juga 


Tanpa membalas ucapan Celo Lans menyerang seperti 
peluru api biru ke Celo 


Celo menghindar 
Lans melakukan berturut turut 


Celo terus terus menghindar dan akhir nya kena ke pundak 
nya,Celo memegang pundaknya 


Celo mengumpulkan tenaga dari badan nya dan 
mengumpulkan api di bagian dada nya , dan ditembakkan 
ke Lans seperti laser 


Lans membelah lasernya dengan pedang birunya ,Lans 
langsung terbang ke dekat Celo dan seketika Lans sudah 
didepan Celo 


*Claaapp* 
Lans menampar Celo 


Celo terpental Dampak tamparan itu membekas cahaya biru 
di kepala Celo 


Dan cahaya birunya masuk ke kepala Celo 


Lans: kau kembali lah ke LAB itu kalau kau bodoh, tetapi 
ingat lah ,dan terus ingatlah, kau sudah besar sekarang dan 
kau sudah dapat memutuskan 


Karena cahaya itu bekas Tamparan itu membuat sedikit 
ingatan Celo kembali 


Celo: Kau ,kau? Lans?*sambil memegang pipinya* 
Lans: sekarang apa keputusan mu? 


Celo: kak Lans ada apa ini aku tak mengerti,nyawa ku 
terancam sekarang , 


Lans : aku akan mengembalikkan ingatan mu sepenuhnya 
disaat yang tepat suatu saat nanti, sekarang ini tubuh mu 
sedang terancam, aku juga tak ingin kau mati, tetapi jika 
kau menghalangi tujuan ku, Aku tak segan membunuh mu 


Celo : ah siall , ingatlah kak Lans di pertemuan kedua ,aku 
sudah memutuskan apa yang aku pilih* merubah dirinya 
berapi terbang pergi kembali ke LAB* 


Lans hanya melihat Celo pergi terbang 


Lans: huh 
*Flashback Ends* 
Kembali ke masa sekarang 


Tangan Lans melepas genggaman nya dan Lans terjatuh dari 
rangkulan nomor 11 


Celo seketika sudah mengeluarkan air mata dan Celo 
melihat Lans terjatuh 


Celo mengelapkan air matanya dan merubah dirinya 
menjadi api 


Celo : sekarang aku sudah tau, aku ingat apa yang terjadi! “ 
Dengan melotot sambil memegang kepalanya sendiri“ 


Celo | *berteriak* DASAR AYAHH 


Profesor : *kaget dan melihat Celo * 


Baca kelanjutannya di bagian 12 


keluarga 


Berlanjut dengan amarah nya Celo 


Celo menjadi berapi api sambil melihat marah ke profesor 
atau ayahnya 


Profesor : *dalam hati* apa yang telah Lans lakukan ke 
celo?, Sepertinya Celo sudah mengingat masa 
lalunya*sambil membenarkan yang agak kacamatanya agak 
turun dan keringetan“ 


Celo dengan amarahnya terbang ko mengarah ke profesor 
dan berniat membunuhnya 


Lans:#berteriaks Hentikan!! Celo !! “Sambil tengkurap 
lemah“ 


Celo kaget dengan perkataan Lans dan berhenti terbang 
setelah mendengar suara Lans lalu Celo menjadi manusia 
biasa lagi dan melihat Lans 


Namun tak lama kemudian ada salah satu manusia 
percobaan menghampiri Lans yaitu no 1 atau ibunya 


Ibunya mendekati Lans yang sedang sekarat memegang 
tangan Lans ,sementara manusia percobaan yang tadi ingin 
melindungi Lans berada dibelakang mereka berdua yaitu 
Lans dan ibunya 


Celo menghampiri mereka 


Profesor : “melihat Celo dan istrinya menghampiri Lans dari 
jauhx 

Keluarga ku 

“Sambil berlinang air mata" 


Lans: “dengan suara lemah“ Celo jangan sampai dan jangan 
pernah kau membunuh ayah mu, jangan hanya melihat 
kejahatannya Celo,ayah mu itu seorang manusia hebat 
dengan pikirannya, apapun itu jangan membenci nya 


Ibu Celo memegang dan menutup mulut dengan tangannya 
tak tahan tangis dengar perkataan Lans 


Celo: “sambil berdiri melihat Lans terbaring dan menangis# 
Lans mengelap air mata di wajah ibunya , 


sambil mengelap air matanya cahaya biru ditangan Lans 
keluar memancar dari tangannya ke seluruh tubuh ibunya 
terus dan terus berproses 


Hingga akhirnya kekuatan Lans berpindah ke ibunya dan 
seketika 


*Wushh* 


Cahaya birunya sempat membuat seketika seluruh kapal 
menjadi tak terlihat karena kesilauannya 


Dan lagi lagi membuat orang seisi kapal kaget 
Akhirnya cahaya itu meredup kembali 


dan terlihat ibunya alias manusia percobaan nomor 1 
memiliki sayap Phoenix biru dan sangat indah sayap itu 
berkilau di punggung no 1 


Yang berarti Lans mentransfer kekuatan nya ke ibunya 


Lans : huh haha tak kusangka,aku mendapat kan 
kesempatan ini,yaitu melihat Kilauan indah itu*sambil 
tertawa sedikit dan akhirnya memejamkan mata” 


(Lans mati) 


Celo membangunkan tubuh dari terbaring nya Lans dan 
memeluknya 


Celo : terimakasih Lans *matanya berlinang air mata* 
Ibunya menyusul dan memeluk mereka berdua 


Profesor : *melepas kacamatanya dan melihat mereka * 
keluarga ya? Haha iya keluarga ,oh ya aku kan punya 
keluarga ya *dengan suara pelan dan senyum aneh seolah 
olah dia bodoh* 


Profesor : *melihat para manusia percobaan* keluarga? 
Celo menidurkan mayat Lans lagi 


Celo: beristirahat lah , aku tak akan membiarkan kau di 
permainkan lagi bahkan mayat mu, mungkin ini lah yang 
terbaik*berbicara sendiri sambil melihat mayat Lans 


Celo membuat tangannya ber api ,sambil melihat ibu nya 
Ibunya hanya mengangguk yang berarti "iya" 

Dan dengan tangan api Celo mayat Lans dibakar habis 
Selama api berkobar Celo menghapus air matanya 


Dan seketika ada yang memanggil Celo dengan suara yang 
lembut 


Dan setelah menengok siapa yang memanggil Celo kaget 
dan ternyata yang memanggil nya ialah ibu nya 


Celo : *kaget* ah ibu,kau berbicara? 


No 1(Honora) : *tersenyum* ini karena kekuatan Lans , 
Celo kaget, senang dan sedih perasaannya bercampur aduk, 


Profesor terdiam melihat semua itu, sambil merenung 
tentang kata keluarga di pikirannya 


Lalu no 1 terbang dengan sangat cepat sekali ke arah 
profesor saking cepat nya para manusia percobaan yang 
kelaparan yang sedang berada didekat profesor pun ada 
yang terpental 


Dan no 1 sudah di depan mata profesor 
Profesor : Honora ?*bingung* 


Fyi(Honora itu nama istri dari profesor atau manusia 
percobaan no 1 atau ibu dari Lans dan Celo) 


Honora : ya ini aku 


Tanpa basa basi Honora memegang kepala profesor dan 
mengeluarkan cahaya biru nya dan membuat mata profesor 
jadi biru semuanya dan itu hal yang sama seperti Lans 
melakukan nya ke Celo 


Honora: kepintaran mu telah membutakan mu 


Dan apa yang ada dipikiran profesor ? 


Berlanjut di bagian 13 


